KATA PENGANTAR 



Assalamu 'Alaikum Wr. Wb 


S egala puji bagi Allah Tuhan Semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu 
tercurah kepada utusan Allah yang terakhir, Nabi Muhammad, dan keluarganya 
yang suci. 

Tidak terasa lebih dari dua windu, tepatnya 18 tahun sejak tahun 2000, 
Penerbit Nur Al-Huda (dulu Al-Huda) dan Penerbit Citra, yang berada di bawah 
naungan Islamic Cultural Center (ICC) Jakarta, berkiprah dan berkhidmat dalam dunia 
literasi masyarakat Indonesia. Sesuai dengan visi dan misi penerbitan, kami bergerak 
dalam dunia perbukuan untuk, salah satunya, memberikan warna dan tema-tema 
keislaman yang khas dan orisinal selain tentunya mencoba mengangkat tema-tema 
yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat Indonesia. 

Selama rentang waktu tersebut, kami sudah mempublikasikan lebih dari 400 
judul buku plus terbitan-terbitan majalah, jurnal dan buletin Jumat. Secara tematik 
ada 11 Kategori buku yang telah kami keluarkan seperti Alquran (sejak Tafsir hingga 
ilmu-ilmu Alqurannya) hingga masalah Isu-Isu Sosial yang tersusun dalam Katalog 
Buku Penerbit Nur Al-Huda dan Citra ini. Sebagian buku tersebut alhamdulillah 
sudah terserap pasar dengan baik, walaupun sebagian lagi masih terus dalam tahap 
pemasaran. 

Dalam kepungan teknologi digital kiwari, sungguh berat tantangan yang 
harus kami pikul untuk menerbitkan dan memasarkan buku-buku di atas, mengingat 
kecenderungan masyarakat dan militansi literasi yang beragam. Namun kami tetap 
punya optimisme bahwa dunia perbukuan masih punya tempat di masyarakat kita 
walaupun tak mudah. Demi tujuan tersebut, kami menerbitkan Katalog Buku agar 
pembaca bisa melihat progresivitas dan produktivitas kami termasuk dapat memilih 
buku-buku yang diminati oleh pembaca untuk buku-buku yang masih tersedia. 

Besar harapan kami, semoga katalog ini memiliki banyak manfaaat kepada 
semua pihak yang terkait. 

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb 


Penerbit Nur al-Huda & Citra 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 


I 



DAFTAR ISI 


KATA PENGANTAR.i 

Daftar Isi.ii 

Al-Quran .3 

Hadis.33 

Ahlulbait.59 

Sejarah.91 

Kalam Falsafah Irfan.105 

Fikih .129 

Akhlak .151 

Doa .187 

Perbandingan Mazhab .205 

Filsafat Sosial .229 

Tokoh.261 

Buku Baru.271 

Jurnal/Majalah/Buletin.277 

Buku-buku ICC yang akan terbit.282 


II 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 


















BUKU BARU 




MB im MB MB MB MB MB 

msxLism hup msimn udlqdux wmmut tramm mum* 



*— 

*-- 





--- 


MB 

MB 

MB 

MB 

MB 

MB 

MB 

WLQU1AH 

HQtnLQDVH 

WLQIM 

wmom 

mm 

fWfUJM 

w 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 


*-*- 

it-w-rfWU— 


■■=— --- 


*-- 





MB 

NDKDMHUN 

15 1 

MB MB MB MB MB 

MLQIM WLQIM NOTLQDUS NtJmQDUX Wmm 

6 17 18 19 20 

if 11—i M 

if n i»^-— if ii iM— if ii jiMi-^ if ii iy^ 



Tafsir Nurul Quran (1-20): 

Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Quran 


Judul Asli 

Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


: Nur al-Qur'an: An Englightening Commentary into the Light of the Holy 
Qur'an (1-20) 

: Allamah Kamal Faqih Imani 
: R. Hikmat Danaatmaja, S.Pd. 

: Inggris 
: 979-3502-00-2 
: 20 
: 1-20 
: I 

: 2003 
: 3000 


K itab tafsir ini berusaha menyibak rahasia-rahasia al-Quran dengan pendekatan 
sederhana yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. 
Selain menggunakan kitab tafsir Syi'ah, penulis juga menggunakan sumber- 
sumber Ahlusunnah sehingga dapat memperkaya wawasan pembaca. Pada Jilid 
1 ini, penulis menguraikan Surah al-Fatihah dan Surah al-Baqarah sampai ayat 154. 
Dilengkapi dengan hadis-hadis dari para Imam Ahlulbait, kitab ini menyempurnakan 
keutuhan spiritualitasnya 


4 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 

















MASYARAKAT 

m e n u r u t 

AL-QURAN 



ALQURAN 



0 % 


Bermasyarakat Menurut Al-Quran 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
ISBN 

Bahasa Asli 
Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 


Oplah 


: Moral Values of Al-Quran: A Commentary On Surah Hujurat 
: Dasteghib Shirazi 
: Salman Farisi 
: 979-3515-56-2 
: Inggris 
: 1 

: 558 
: I 


Tahun Terbit : 2005 


: 2000 


A jaran Islam tersangkum dalam tiga aspek: akidah, syariat, dan akhlak. 

Semua aspek ini merujuk pada al-Quran dan Sunah. Dalam hal menata 
akhlak individu dan akhlak masyarakat, al-Quran pun tak luput untuk 
menyinggungnya sebagaimana didapatkan dari, salah satunya, surah al-Hujurat. Buku 
ini berusaha menyajikan model penataan masyarakat berdasarkan surah al-Hujurat. 
Sebuah karya tafsir yang praktis! 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 


5 









Surah al-Isra (Seri Tafsir Anak Muda) 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
ISBN 


Oplah 


: £.1jwojj 

: Mohsen Qaraati 
: Salman Nano 
: 979-3515-53-3 


Bahasa Asli : Persia 

Jumlah Jilid : 1 

Tebal :232 

Cetakan : 1 

Tahun Terbit : 2005 


: 2000 


S eri Tafsir Al-Quran untuk Anak Muda ini merupakan salah satu kepedulian sang 
mubalig kondang, Mohsen Qaraati terhadap kegiatan literasi al-Quran untuk 
kawula muda muslim. Sekalipun sasaran utamanya untuk kawula muda, buku 
tafsir praktis ini masih tetap relevan untuk dibaca oleh orang tua atau para peminat al- 
Quran. Salah satunya adalah Tafsir Surah Al-Isra' yang sedang Anda lihat ini. 


6 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 







Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
ISBN 

Bahasa Asli 


Oplah 


: Mohsen Qaraati 
: Salman Nano 
: 979-3502-41-X 
: Persia 


Jumlah Jilid : 1 

Tebal : 128 

Cetakan : 1 

Tahun Terbit : 2005 


: 2000 


S eri Tafsir Al-Quran untuk Anak Muda ini merupakan salah satu kepedulian sang 
mubalig kondang, Mohsen Qaraati terhadap kegiatan literasi al-Quran untuk 
kawula muda muslim. Sekalipun sasaran utamanya untuk kawula muda, buku 
tafsir praktis ini masih tetap relevan untuk dibaca oleh orang tua atau para peminat al- 
Quran. Salah satunya adalah Tafsir Surah Yasin yang sedang Anda lihat ini. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 


7 








Surah al-Qashash (Seri Tafsir Anak Muda) 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
ISBN 


Oplah 


: Mohsen Qaraati 
: Salman Nano 
: 979-3515-49-X 


Bahasa Asli : Persia 

Jumlah Jilid : 1 

Tebal : 200 

Cetakan : 1 

Tahun Terbit : 2005 


: 2000 


S eri Tafsir Al-Quran untuk Anak Muda ini merupakan salah satu kepedulian sang 
mubalig kondang, Mohsen Qaraati terhadap kegiatan literasi al-Quran untuk 
kawula muda muslim. Sekalipun sasaran utamanya untuk kawula muda, buku 
tafsir praktis ini masih tetap relevan untuk dibaca oleh orang tua atau para peminat al- 
Quran. Salah satunya adalah Tafsir Surah Al-Qashash yang sedang Anda lihat ini. 


8 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 






Surah al-Lukman (Seri Tafsir Anak Muda) 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
ISBN 

Bahasa Asli 


Oplah 


: l)L<JLS 

: Mohsen Qaraati 
: M. Ilyas 
: 979-3515-50-3 
: Persia 


Jumlah Jilid : 1 

Tebal : 200 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2005 


: 2000 


S eri Tafsir Al-Quran untuk Anak Muda ini merupakan salah satu kepedulian sang 
mubalig kondang, Mohsen Qaraati terhadap kegiatan literasi al-Quran untuk 
kawula muda muslim. Sekalipun sasaran utamanya untuk kawula muda, buku 
tafsir praktis ini masih tetap relevan untuk dibaca oleh orang tua atau para peminat al- 
Quran. Salah satunya adalah Tafsir Surah Luqman yang sedang Anda lihat ini. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 9 






Surah al-Hujurat (Seri Tafsir Untuk Anak Muda) 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
ISBN 

Bahasa Asli 
Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


: dj \ 

: Mohsen Qaraati 
: Salman Nano 
: 979-3515-78-3 
: Persia 
: 1 

: 124 
: 1 

: 2006 
: 2000 


s 


eri Tafsir Al-Quran untuk Anak Muda ini merupakan salah satu kepedulian sang 
mubalig kondang, Mohsen Qaraati terhadap kegiatan literasi al-Quran untuk 
kawula muda muslim. Sekalipun sasaran utamanya untuk kawula muda, buku 


10 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 






Surah al-Ankabut (Seri Tafsir Untuk Anak Muda) 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
ISBN 

Bahasa Asli 


: Mohsen Qaraati 
: Salman Nano 
: 979-3502-42-8 
: Persia 


Jumlah Jilid : 1 

Tebal : 154 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2006 

S eri Tafsir Al-Quran untuk Anak Muda ini merupakan salah satu kepedulian sang 
mubalig kondang, Mohsen Qaraati terhadap kegiatan literasi al-Quran untuk 
kawula muda muslim. Sekalipun sasaran utamanya untuk kawula muda, buku 
tafsir praktis ini masih tetap relevan untuk dibaca oleh orang tua atau para peminat al- 
Quran. Salah satunya adalah Tafsir Surah al-Ankabut yang sedang Anda lihat ini. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 11 





ALQURAN 







Tafsir Ayat-Ayat Pilihan (Seri Tafsir Untuk Anak Muda) 

Judul Asli 

: obi 

Karya 

: Mohsen Qaraati 

Penerjemah 

: Salman Fadhlullah 

ISBN 

: 979-3515-81-3 

Bahasa Asli 

: Persia 

Jumlah Jilid 

: 1 

Tebal 

: 265 

Cetakan 

: I 

Tahun Terbit 

: 2006 

Oplah 

: 2000 


S eri Tafsir Al-Quran untuk Anak Muda ini merupakan salah satu kepedulian sang 
mubalig kondang, Mohsen Qaraati terhadap kegiatan literasi al-Quran untuk 
kawula muda muslim. Sekalipun sasaran utamanya untuk kawula muda, buku 
tafsir praktis ini masih tetap relevan untuk dibaca oleh orang tua atau para peminat al- 
Quran. Salah satunya adalah Tafsir Ayat-Ayat Pilihan yang sedang Anda lihat ini. 


12 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 













Wisata Al-Quran: Tafsir Ayat-Ayat Metafora 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


: OTyDl J Jli/tfl 

: Ja'far Subhani 
: Muhammad Ilyas 
: Arab 


ISBN : 978-979-119-305-4 

Jumlah Jilid : 1 


Nomor Jilid 


Tebal 

: 371 

Cetakan 

: I 

Tahun Terbit 

: 2007 

Oplah 

: 2000 


B anyak nasihat dan peringatan Allah dalam al-Quran yang disampaikan dalam 
bentuk perumpamaan menarik dan mengena. Buku unik ini berisi tafsir ayat- 
ayat perumpamaan (al-Amtsal). Ia laksana kendaraan khusus yang dirancang 
untuk mengantarkan Anda berwisata ke dunia kiasan Ilahi dengan ragam panorama 
yang kadang membuat mata berbinar, kadang nanar. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 13 




NABI1 

S A W 

DALAM 

al-qur’anJ 


jawadi amuli 


A LOU RAN 


STS 

/P^~7fU 


Nabi Saw dalam Al-Quran 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


(u^) f!/"' 

Jawadi Amuli 

Nano Warno 
Persia 

978-979-119-348-1 

1 

352 

1 

2009 

2000 


S udah banyak buku yang membahas sejarah hayat Muhammad saw dan 
kenabiannya. Karya Syekh Jawadi Amuli ini fokus kepada masalah kenabian 
tetapi lebih menekankan pendekatan filosofis daripada teologis. Lebih tepat lagi, 
jika buku ini dianggap sebagai suatu perspektif dan tafsir filosofis menyangkut isu-isu 
kenabian berdasarkan wahyu qurani. Pembahasan buku ini terbagi ke dalam empat 
bagian: sir ah rasul, aura risalah, mabda dan ma'ad serta Alquran adalah rabith (kopula) 
antara mabda dan ma'ad kesemua bagian ini mendiskusikan dan menjelaskan sejumlah 
unsur penting menyangkut kenabian dalam beberapa wacana. 


14 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 





S^itram 


lj.iS .1 r 


Surah 

p. al-Hujurat ^ 

pnL LJiuL 1 Immj 







ALQURAN 











Tadarus Akhlak: Etika Qurani dalam Surah al-Hujurat 


Judul Asli : The Islamic Moral System: Commentary of Surah al-Hujurat 


Karya 

: Ja'far Subhani 

Penerjemah 

: Titik Etriana & Khalid Sitaba 

Bahasa Asli 

: Inggris 

ISBN 

: 978-979-26-0728-4 

Jumlah 

: 1 

Nomor Jilid 

: - 

Tebal 

: 276 

Cetakan 

: I 

Tahun Terbit 

: 2013 

Oplah 

: 2000 


D ari 114 surah yang 
tercantum dalam 

al-Quran, surah al- 
Hujurat memiliki keutamaan 
dan keistimewaan tersendiri. 
Salah satunya adalah kandungan 
pembelajaran akhlak dan etika 
bagi manusia. Meskipun hanya 
gambaran umum, pembahasan 
etika yang dikandung oleh surah 
ke-49 ini bisa terbilang utuh 
dibandingkan surah-surah al- 
Quran lainnya. 


Selain etika, persoalan keimanan dan hukum menjadi sorotan utama surah ini. 
Masalah-masalah sosial seperti keharusan meneliti kabar dari orang fasik, kewajiban 
melakukan islah, larangan mencaci, menghina, larangan berburuk sangka; bergunjing 
dan memfitnah dan lain-lain juga disorot dengan perspektif yang lebih luas. 


KATALOG NUR AL-HU DA & CURA 15 







Selalu Bersama Al-Quran: Agar Hidup Menjadi "Super" 


Judul Asli 

: jJj jl ^ 

Karya 

: Ghulam Ali Haddad 

Penerjemah 

: Nano Warno 

Bahasa Asli 

: Persia 

ISBN 

: 978-979-26-0718-5 

Jumlah 

: 1 

Nomor Jilid 

: - 

Tebal 

: viii + 208 

Cetakan 

: I 

Tahun Terbit 

: 2012 

Oplah 

: 2000 


I auh dari semangat untuk memperlihatkan kepiawaiannya dalam berfilsafat, 
penulis buku ini mencoba mengambil pelajaran-pelajaran Al-Quran dalam bentuk 
praktisnya, langsung menuju sasaran, menggedor pembaca untuk bergerak. 
mlah pelajaran yang penulis refleksikan dalam buku ini adalah renungan atas 
surah al-Fatihah, kisah Ashhabul Kahfi, perjuangan Ibrahim dalam menegakkan agama 
tauhid, perlawanan Musa dan Harun as terhadap hingga kebijaksanaan yang dibawa 
oleh Lukman al-Hakim. 


16 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 






ALQURAN 



0 % 


Tafsir Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan Al-Qadr: Perspektif Irfan 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


: Surah al-Fatihah, Sura al-Tawhid and Sura al-Qadr 
: Imam Khomeini 
: Ahsin Muhammad 
: Inggris 


ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 


: 978-979-1193-31-3 
: 1 


: xii + 198 
: I 

: 2013 


Oplah : 2000 


I slam menaruh perhatian besar pada tiga surah pendek dalam al-Quran: al-Fatihah, 
al-Ikhlash, dan al-Qadr. Sedemikian pentingnya tiga surah tersebut sejumlah 
ulama bahkan menjadikan bacaan tersebut sebagai bacaan favorit dalam salat-salat 
fardu atau sunah mereka ataupun wirid-wirid mereka. Barangkali dari sinilah Imam 
Khomeini kemudian menjadikan tiga surah tersebut sebagai objek kajiannya melalui 
perspektif dr fan yang ditekuninya sejak muda. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 17 





Tafsir Praktis 


NaE-hir Matanm Syirazi 


110 Persoalan Keimanan yang "Menyehatkan" Akal 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


ji, ^ A * 

Nashir Makarim Syirazi 

Akmal Kamil 

Persia 

978-979-1193-26-9 

1 

420 

I 

2013 

2000 


D alam benak manusia, persoalan mengenai ketuhanan, kemanusiaan, hari 
akhir, selalu menggelayuti. Misalnya: Apakah bisa Tuhan dipahami? Apakah 
Pencipta juga memiliki pencipta? Bagaimana manusia beriman kepada Tuhan 
yang gaib? Dan seterusnya. Itulah sejumlah pertanyaan yang terhimpun dalam 110 
Persoalan Keimanan yang "Menyehatkan" Akal karya Prof. Nashir Makarim Syirazi. Buku 
ini tidak lain adalah kitab tafsir al-Quran yang disusun secara ringkas. Sebagai seorang 
mufasir, tentu saja tema-tema yang penulis himpun bersumber dari al-Quran. Akan 
tetapi, kepiawaiannya sebagai ulama kontemporer mampu menjadikan tema-tema 
keimanan tersebut bisa tetap relevan dengan kehidupan modern manusia. 


18 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 







FIK1H 

AL'QURAN 

Ayat-ayat Hukum dalam Pandangan 
AnJusunnah dan imamiyah. 


MUHAMMAD FAKIR MliiAl>l 



Fikih Al-Quran: Ayat-Ayat Hukum dalam Pandangan 
Imamiyah dan Ahlusunnah 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 


Aii 

Muhammad Fakir Meibudi 

Sirojuddin 

Persia 

978-979-1193-44-3 

1 


xvi + 262 

I 

2014 


Oplah : 2000 


D i antara pembahasan penting dalam khazanah al-Quran adalah kajian ayat- 
ayat hukum atau yang sering kali diungkapkan dengan Fiqih al-Quran. Dari 
satu sisi, ia adalah bagian dari khazanah al-Quran karena mengkaji tentang 
ayat-ayatnya, tapi dari sisi yang lain ia termasuk dalam kajian fikih mengingat 
kupasannya tentang hukum-hukum praktis Islam. Penulis buku ini, Muhammad Fakir 
Mibadi, memaparkan kajian al-Quran secara komparatif dengan membandingkan 
pendapat para mufasir dan fakih dari madrasah Ahlulbait as (atau Imamiyah) dengan 
para mufasir dan fakih Ahlusunnah. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 19 







</ 



ALQURAN 



(JW, ih^hwfr [IJhJJI 


Muhammad Mahdi Astrifi & Dr Hattm Abu 5hahbs 


Ayat Tathhir: Rahasia Dan Manifestasi Kemaksuman 
Ahlulbait Nabi Saw 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


AJ^JI Oj A^^lP cAjI 

Muhammad Mahdi Ashifi & Dr. Hatem Abu Shahba 
Rizal Fahrizal & Ety Triana 
Arab & Inggris 
978-979-1193-47-4 
1 

250 

I 

2014 

2000 


A yat, Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kalian , hai Ahlulbait , dan 
membersihkan kalian sebersih-bersihnya (QS. al-Ahzab [33]:33) dikenal sebagai 
Ayat Tathhir (Ayat Penyucian). Di dalamnya ada tiga kata kunci yang selalu 
menjadi perdebatan panas di antara berbagai mazhab pemikiran Islam: kehendak Allah 
{iradah), dosa (al-rijs), dan Ahlulbait (ahl al-bayt). Dengan mendedah setiap potongan 
kata dalam ayat di atas, penulis menyimpulkan bahwa kehendak Allah dalam ayat di 
atas tidaklah berlawanan dengan ikhtiar manusia. 


20 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 








ALQURAN 


r 

%mr%, 

' I. ' L - it 


Poin-Poin Penting Al-Quran: Menyibak Rahasia Firman 
Tuhan 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


oTp b 

Mohsen Qiraati 
Ahmad Subandi 
Persia 

978-979-26-0746-8 

1 

660 

I 

2015 

2000 


A l-Quran memang memiliki daya tarik luar biasa. Kandungannya serba- 
mencakup. Mulai tema metafisis, teologi, ibadah, akhlak, keluarga, politik 
dan seterusnya. Buku Poin-Poin Penting-Quran ini ditulis untuk membantu 
pembaca guna memahami poin-poin penting al-Quran. Di dalamnya pembaca akan 
menemukan tema-tema ihwal silaturahmi, membaca al-Quran, efek dan berkah puasa, 
adab menghadiri perjamuan Ramadan, pengumpamaan istri sebagai pakaian, sebab 
diharamkannya minuman keras, tauhid dan kepemilikan hakiki, dan lainnya yang 
mudah dicerna dan gampang dipraktikkan. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 21 









ALQURAN 




Membongkar Ciri Kaum Munafik: Tafsir Surah al-Jumuah 
dan al-Munafiqun 

Judul Asli : JybLU j 

Karya : Nashir Makarim Syirazi, Seyyed Ali Khamene'i, dan Ja'far Subhani 

Penerjemah : Musa Muzauwir & Ety Triana 
Bahasa Asli : Arab & Inggris 


ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


978-602-306-018-4 

1 

218 

I 

2015 

2000 


B uku Membongkar Ciri Kaum Munafik merupakan kumpulan tafsir ringkas namun 
bernas atas surah al-Jumu'ah dan al-Munafiqun yang masing-masing ditulis oleh 
Syekh Nasir Makarim Syirazi, Sayid Ali Khamene'i, dan Syekh Ja'far Subhani. 
Tiga ulama ini memang dekat dengan al-Quran yang refleksi mereka atas al-Quran 
sangat kontekstual dengan kehidupan keseharian. 


22 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 








■ 


ALQURAN 








r / T«r 

Ik aT\^ -•• - & 


Imamah dan Dalil Kemaksuman: Tafsir Al-Quran Tematis 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


dly ji j 

Reza Qardan 
Emi Nur Hayati 
Persia 




ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


978-602-306-051-1 

1 


xviii + 306 

I 

2015 

2000 


K epemimpinan umat Islam pascawafatnya Nabi terbagi dalam dua teori. Teori 
pertama meyakini bahwa Nabi Muhammad saw tidak mengenalkan seorang 
pun sebagai pengganti dirinya. Ini dipegang oleh madrasah Ahlusunnah. Teori 
kedua berpendapat sebaliknya. Mereka percaya bahwa imamah adalah perpanjangan 
kenabian. Buku iniberusaha mendedah ayat-ayat al-Quran terkait dengan kemaksuman 
Rasul saw dan pelanjutnya seperti ayat Ibtila (2:124), ayat Mubahalah (3:61), ayat Ulil 
Amr (4:59), ayat Wilayah (5:55), ayat Shadiqin (9:119), ayat Tathhir (33:33), serta ayat 
Ilmu Kitab (13:43). 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 23 






ALQURAN 







i 

SUMPAH 

SUMPAH 

DALAM 

Al-Quran 

Per Ip g a tan Tull an kepada insan 

___^*U,_ 

SYEKH lA'FAR SUBHANI 


Sumpah-Sumpah dalam Al-Quran: Peringatan Tuhan Kepada Insan 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


jjjxJl oTyLil 3 3 

Ja'far Subhani 
Syafrudin Mbojo 
Arab 

978-602-306-022-1 

1 


xiv + 342 

I 

2015 

2000 


B uku Sumpah-Sumpah dalam Al-Quran: Peringatan Tuhan kepada Insan ini 
dimaksudkan untuk mengandarkan dan menjabarkan kepada manusia apa 
rahasia-rahasia yang terkandung dari sumpah-sumpah tersebut. Sang penulis, 
Syekh Ja'far Subhani, membagi dua jenis sumpah Allah dalam al-Quran—yang 
masing-masing memiliki rahasia dam keistimewaan tersendiri—yakni sumpah tunggal 
dan sumpah majemuk. 


24 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 





Ulumul Quran 


Judul Asli 

; cl) \^jlp 


Karya 

: Muhammad Baqir al-Hakim 

Penerjemah 

: Nashirul Haqq, Salman Fadhlullah, Abd.Ghafur 

Bahasa Asli 

: Arab 

"TP f arya Muhammad Baqir Hakim 

ISBN 

: 979-3515-71-6 

1^^ ini menguraikan tema-tema 

Jumlah jilid 

: 2 

JL ^^.Ulumul Quran seperti turunnya 


al-Quran, asbabun nuzul, kemukjizatan 

Nomor Jilid 

: - 

al-Quran, muhkam dan mutasyabih , naskh 

Tebal 

: xxviii +752 

dalam al-Quran, tafsir dan takwil dalam 

Cetakan 

: I (2005), II (2012) 

al-Quran, tafsir pada masa Rasulullah, 
tafsir pada masa para sahabat, hingga 

Tahun Terbit 

: 2005 

model tafsir tematis. Disajikan dengan 

Oplah 

: 1000 

gaya yang memikat dan sederhana, buku 


ini direkomendasikan oleh para ahli 
Ulumul Quran untuk dijadikan rujukan 
para pengkaji ilmu-ilmu al-Quran. 

Al-Quran bukan hanya sebuah bacaan indah, tetapi samudera ilmu. Mulai dari ilmu 
tafsir hingga kaligrafi ( khath ), bahkan astronomi. Untuk mengarunginya, diperlukan 
seperangkat keterampilan dan talenta khusus. Di sinilah urgensi dan relevansi buku 
Ulumul Quran. Karya ini menguraikan tema-tema Ulumul Quran seperti turunnya al- 
Quran, asbabun nuzul, kemukjizatan al-Quran, muhkam dan mutasyabih, naskh dalam 
al-Quran, tafsir dan takwil dalam al-Quran, tafsir pada masa Rasulullah, tafsir pada 
masa para sahabat, hingga model tafsir tematis. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 25 









ALQURAN 

I .tUIIJ I M 

M . 11 a d, i M u 1 r 1 f £ t 

l-f iIiahi Hi OlilK .1 ^IIIIUF 


SEJARAH 

AL-QURAN 



Sejarah Al-Quran 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


cl) I y aJl 

Muhammad Hadi Ma'rifat 

Thoha Musawa 

Arab 

978 - 979 - 310-8 

1 

336 

I 

2007 

2000 


T ahukah Anda bahwa terdapat banyak versi yang berlainan (kontroversi) di 
proses pengumpulan dan penulisannya? Nabi tidak memerintahkan sahabatnya 
mengumpulkan al-Quran pada masa hidupnya? Benarkah teks-teks mulia itu 
dikumpulkan secara tergesa-gesa beberapa puluh tahun sejak wafat Nabi saw? Sejauh 
mana kecermatan 'panitia penulisan' yang dibentuk di tengah kecamuk politik pasca- 
Nabi itu? Pertanyaan-pertanyaan ini dan sejenisnya akan dijawab dalam buku ini. 
Sebuah karya yang unik dan menarik. 


26 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 







Sejarah Lengkap Al-Quran 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


Muhammad Hadi Ma'rifat 

Thoha Musawa 

Arab 


ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


978 - 979 - 119 - 371-9 

I 

I 

336 

II 

2010 

2000 



ALQURAN 



0 % 


B anyak versi yang kontroversi di balik proses pengumpulan dan penulisan al- 
Quran. Apakah benar Nabi tidak memerintahkan sahabatnya mengumpulkan al- 
Quran pada masa hidupnya? Benarkah teks-teks mulia itu dikumpulkan secara 
tergesa-gesa beberapa puluh tahun sejak wafat Nabi saw? Sejauh mana kecermatan 
"panitia penulisan" yang dibentuk di tengah kecamuk politik pascawafatnya Nabi itu? 
Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang hendak dijawab oleh penulis. Pembaca akan 
menemukan fakta-fakta menarik tentang historitas kitab suci umat Islam ini. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 27 





Kamus Kecfl 

AL-QURAN 

ririmunlrr Hjta £rcan AfM bs-tls- 


Kamus Kecil Al-Quran: Homonim Kata Secara Alfabetis 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


: cl) \j& O -j 

: Abu al-Fadhl Hubaisy bin Ibrahim al-Tiflisi 
: Musa Mouzawir 
: Persia 


ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


: 978 - 979 - 2307 - 26-9 
: 1 

: 356 
: I 

: 2012 
: 2000 


A l-Quran suci adalah kitab samawi dan mukjizat abadi Nabi saw. Disebut 
sebagai kitab samawi (langit) karena kitab ini memang diturunkan dari Allah 
Swt, yang karenanya, ia tidak bisa diubah oleh manusia. Disebut abadi karena 
makna-makna al-Quran selalu melampaui zamannya. Karena itu, ia bisa dipahami oleh 
para pembacanya di setiap era. Bahkan menurut seorang ulama, makna leksikalnya 
selalu melampaui tafsiran di zamannya. Melalui karya ini, pembaca akan dituntun 
untuk mengetahui homonim kata-kata al-Quran secara alfabetis. Dari sini, pembaca 
akan lebih mudah memahami kata-kata al-Quran. 


28 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 







JKtySui mni4 TpqL M 1 S-hb-jh Yazdi 


Pengetahuan Al-Quran: Wawasan dan Kandungan Kitab 
Suci Terakhir 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 


: oTyj ! 0 Iji I ** 4 

: Muhammad Taqi Mishbah Yazdi 
: Endang Z. Susilawati 
: Persia 

: 978-602-306-019-1 


Jumlah Jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : xiv + 356 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2015 

Oplah : 2000 


D itulis oleh ulama-filsuf, Muhammad Taqi Mishbah Yazdi, buku Pengetahuan 
Al-Quran: Wawasan dan Kandungan Kitab Suci Terakhir ini menawarkan 
makrifat Ilahi kepada pembaca dengan mendedah berbagai pengertian dan 
makna kosakata al-Quran. Dari penjelasannya yang kritis, pembaca akan menemukan 
wawasan segar mengenai al-Quran. Empat bab buku ini (di luar pendahuluan) masing- 
masing membahas: nama dan sifat al-Quran (Bab I), penurunan al-Quran (Bab II), dalil 
asal-muasal al-Quran dari Allah Swt (Bab III), dan keterjagaan al-Quran dari distorsi 
dan penyimpangan (Bab IV). 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 29 






* 


SLiinu-Syi'ah 

Saw Kitab Sud 


Al-Quran 

100% Asli: Sunni-Syi'ah Satu Kitab i 

Judul Asli 

: Al-Quran 100% Asli: Sunni-Syi'ah Satu Kitab Suci 

Karya 

: Dr. H.A. Muhaimin Zen 

Penerjemah 

: - 

Bahasa Asli 

: Indonesia 

ISBN 

: 978-602-18411-0-5 

Jumlah jilid 

: 1 

Nomor Jilid 

: - 

Tebal 

: 194 

Cetakan 

: I 

Tahun Terbit 

: 2012 

Oplah 

: 2000 


B uku ini bersumber dari disertasi Dr. H. A. Muhaimin Zen, dosen tetap 
dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 
Hidayatullah. Terdiri dari tiga bagian, buku ini berhasil membuktikan bahwa 
Alquran Syi'ah tidak jauh berbeda dengan Alquran Ahlusunnah. Dengan demikian, 
tuduhan tahrif yang disematkan kepada kaum Syi'ah sesungguhnya keliru dan jauh 
dari kenyataan. 


30 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 




Mr 



klSAH-KISAH 

RLQURRfl 




ALQURAN 




mtsJkz 


Kisah-Kisah Al-Quran: Antara Fakta dan Metafora 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


: j o 

: Muhammad Hadi Ma'rifat 
: Azam Bahtiar 
: Arab 


ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


: 978-079-26-9725-3 
: 1 


: 272 
: I 

: 2013 
: 2000 


D alam memandang kisah-kisah al-Quran setidaknya ada dua tren aliran atau 
mazhab pemikiran. Mazhab pertama berpandangan bahwa materi kisah dalam 
al-Quran adalah peristiwa yang benar-benar pernah terjadi dalam fragmen 
sejarah tertentu. Mazhab kedua lebih menilai kisah dalam al-Quran sebagai metafora, 
sebagaimana berlaku dalam tradisi kesusastraan. Buku Kisah-Kisah Al-Quran: Antara 
Fakta dan Metafora ditulis untuk menjawab dan menepis sejumlah isu miring ( syubuhat) 
seputar al-Quran, baik yang dilontarkan oleh kalangan orientalis-islamisis maupun 
sarjana muslim sendiri yang, dalam pandangan M.H. Ma'rifat, terpengaruh oleh 
mereka. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 31 





Tf laaih Argument at if 
LiUiSs Mdkna Pengumpulan. 
Kitaib Suei 

Dll AlOdtHAim (iFMriAll 


Kodifikasi Al-Quran: Telaah Argumentatif atas Makna 
Pengumpulan Kitab Suci 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


: d\j*5\ 

: Dr. Abdurrasul Ghiffari 
: Abdurrahman Baraqbah 
: Arab 


ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


: 978-602-306-060-3 
: 1 


: 184 
: I 

: 2016 
: 2000 


M empelajari aspek-aspek yang terkait al-Quran seperti persoalan kodifikasi 
atau penghimpunan al-Quran tentulah mengandung banyak faedah tak 
terkira bagi kaum muslim. Tulisan ini adalah hasil penelitian Dr. Abdurrasul 
Ghiffarri, sejak beberapa tahun lalu berkenaan dengan pengumpulan al-Quran dan 
siapa yang melakukannya pada zaman Nabi saw. Buku ini mengupas, pertama, berbagai 
akhbar yang terdapat di kitab-kitab Ahlusunnah untuk memadukan dan menjelaskan 
pertentangan-pertentangan yang ada; kedua, membandingkannya secara sepintas 
dengan riwayat-riwayat yang ada dalam maktab Ahlulbait.. 


32 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 




HADIS 



Bunga Rampai Hikmah: Kumpulan Hadis Tematik Keluarga 
Nabi 

Judul Asli : J"* ^ JyAJl £ 

Karya : Allamah Kamal Faqih Imani 

Penerjemah : R. Hikmat Danaatmadja, S.Pd. 

Tema : Hadis 

Bahasa Asli : Inggris 

ISBN : 979-97120-5-X 

Jumlah Jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : xi + 255 halaman 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2003 

Oplah : 3000 

B uku ini merupakan kumpulan hadis dari Ahlulbait Nabi saw yang dipilih dan dipilah 
secara apik oleh seorang ulama yang ahli di bidangnya, Allamah Kamal Faqih Imani. 
Penyusunannya secara tematik plus indeks memudahkan pembaca untuk menelisik hadis 
yang diinginkan. Diharapkan, dengan terbitnya kumpulan hadis ini, kaum muslimin lebih bisa 
mengenali dan memahami Ahlulbait Nabi saw. 


34 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 





The Gospel of Ali: Penghargaan Islam Atas Yesus 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
ISBN 


Jesus Through Shi'ite Narrations 
Mehdi Montazer Qaem 
Satrio Pinandito 
979-26-0706-4 


Tema : Hadis 

Bahasa Asli : Inggris 

Jumlah Jilid : 1 

Tebal : 256 

Cetakan : I & II 

Tahun Terbit : 2006 

Oplah : 2000 


B uku fenomenal yang ditulis oleh pakar studi agama dengan kualifikasi 
maksimum ini layak dibaca oleh umat Islam maupun Kristen, bahkan pembaca 
yang tidak beragama sekalipun. Inilah "Injil" versi Ali bin Abi Thalib, figur 
par excellence yang disepakati sebagai jubir utama ajaran-ajaran Muhammad saw. Di 
dalamnya pembaca akan diajak untuk menyimak bagaimana penggambaran 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 35 



HADIS 



The SiieM- QppostPm 


4A 


Jihad Ilmu 

Judul Asli 

The Scholarly Jihad of Imams 

Karya 

Sayid Akhtar Rizvi 

Penerjemah 

Nailul Aksa 

ISBN 

979-1193-02-9 

Tema 

Hadis 

Bahasa Asli 

Inggris 

Jumlah Jilid 

1 

Tebal 

110 

Cetakan 

1 

Tahun Terbit 

2006 

Oplah 

2000 


I mam Ja'far Shadiq tidak punya catatan ekspansi atas nama penyebaran Islam, tapi 
mempersembahakan dunia Islam selusinbegawan 'mentereng'. Abu Hanifah, Malik 
bin Anas, dan Ibnu Jarir Thabari adalah sebagian alumnus akademi Ja'fariyah. Tak 
kenal Ja'far Shadiq berarti tak mengenal sejarah Ahlusunnah. Dunia Sunni berutang 
budi pada cucu Nabi saw ini. Mau tahu? Bacalah buku ini! 


36 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 





Yuk, Baca Al-Quran! 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor jilid 
Tebal 
Cetakan 
Oplah 

Tahun Terbit 


Syekh Ja'far Hadi 
Salman Nano 
Hadis 
Arab 

1 

viii + 236 
I 

2000 eks 
2007 


K umpulan hadis-hadis jalur Ahlulbait yang terkumpul dalam buku ini mengajak 
pembaca untuk menyelami keutamaan Al-Quran. Diharapkan, dengan hadis- 
hadis tersebut pembaca lebih termotivasi untuk membaca dan menghayati Al- 

Quran. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 37 



HADIS 



I zr ''"' J ' I 


DOA 


Virus-Virus Doa: Penghalang Rohani Doa 

Judul Asli : U-jJl 

Karya : Hasyim al-Jazairi 

Penerjemah : Salman Nano 

ISBN : 979-3515-47-3 

Tema : Hadis 

Bahasa Asli : Arab 

Jumlah Jilid : 1 

Tebal : 166 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2005 

Oplah : 2000 

B ila permohonan hamba tidak terkabul, itu bukan karena Tuhan mengabaikannya. 
Namun karena hijab dan virus-virus dalam dirinya yang secara otomatis 
menangkal ijabah yang menghampirinya. Karena itu, yang mesti dilakukan 
terlebih dahulu oleh pendoa adalah membersihkan angkasa batinnya dari 'debu-debu' 
antidoa. Untuk terapi itu, buku ini ditulis. 


38 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 


HADIS 



Anak Di Mata Nabi 

Judul Asli : *_5"i £ »5^>- 

Karya : Muhammad M. Reysyahri 

Penerjemah : Ahmad Ghazali 

Tema : Hadis 

Bahasa Asli : Persia 

ISBN : 978-979-119-342-9 

Tebal : 264 

Jumlah Jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2009 

Oplah : 2000 


S ebagai ajaran langit yang komprehensif, Islam memberikan tuntunan cara 
mendidik anak dalam berbagai ayat Al-Quran dan riwayat hadis, mulai dari 
memilih pasangan yang baik hingga pendidikan anak itu sendiri. Buku yang 
ditulis seorang pakar hadis kontemporer dan pemerhati pendidikan, Muhammad M. 
Reysyahri mengajak pembaca untuk menelisik lebih dalam ayat dan riwayat seputar 
pendidikan anak. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 39 



HADIS 


mizan 




Telaah atas Hadis-Hadrs 
Mistis dan Akhlak 


40 Hadis: Telaah Atas Hadis-Hadis Mistis dan Akhlak 

JudulAsli : fejAs- 

Karya : Imam Khomeini 

Penerjemah : Musa Kazhim 

Tema : Syarah Hadis 

Bahasa Asli : Arab 

ISBN : 979-433-328-X 

Jumlah Jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : 860 

Cetakan : II 

Oplah : 1000 

Tahun Terbit : 2009 

B erangkat dari hadis Rasulullah, "Barang siapa menjaga umatku dengan empat puluh 
hadis sehingga umatku beroleh manfaat darinya, kelak pada hari kiamat ia akan 
dibangkitkab oleh Allah dalam keadaan sebagai seorang yang fakih lagi alim," Imam 
Khomeini lantas menyusun empat puluh hadis yang bertemakan mistis dan akhlak untuk 
kemudian disyarahi olehnya. Dengan penguasaan perangkat keilmuan yang mumpuni, 
penghayatan 'irfan yang mendalam, dan pengungkapan yang memesona hati, penulis 
berhasil membentangkan makna lahir dan makna batin yang terkandung dalam sabda- 
sabda suci Nabi saw dan para Imam Ahlulbait. 



40 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 





HADIS 



Mutiara Sastra Ali: Edisi Khotbah 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Oplah 

Tahun Terbit 


Sayid Syarif Radhi 
Muhammad Hashem 
Hadis 
Inggris 

Jilid I (978-979-119-348-1), Jilid 2 (978-979-119-350-4) 

2 

1&2 

Jilid I (630 hal), Jilid 2 (396 hal) 

I 

1000 

2009 



S alah satu warisan peradaban kaum muslim, selain Al-Quran dan Hadis, adalah Nahj al- 
Balaghah. Kitab ini, sebagaimana testimoni Syekh Muhammad Abduh, mengandung 
berbagai tema muhim yang amat rugi untuk diabaikan begitu saja seperti argumentasi 
eksistensi dan keesaan Tuhan, sifat-sifat-Nya, misi pengutusan para nabi, kenabian dan 
kepemimpinan, Ahlulbait nabi, karakter dunia, Mahdiisme, serta berbagai tema penting 
lainnya. Inilah kumpulan pembicaraan yang "setingkat di atas ucapan makhluk (setelah 
ucapan Nabi saw) dan setingkat di bawah Al-Quran", seperti kata Ibn Abil Hadid. Jilid 
Pertama Buku ini menampilkan 200 lebih khotbah yang disampaikan Amirul Mukminin 
Imam Ali bin Abi Thalib yang layak dikoleksi dan dihayati seluruh maknanya. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 41 





Penebar Rahmat: Muhammad Menurut Muhammad 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Muhammad Reysyahri 
Irwan Kurniawan 
Hadis 
Arab 

978-979-119-366-5 

1 

292 

I 

2010 

2000 


B anyak buku yang menggambarkan pribadi agung Rasulullah saw, mulai 
dari pendekatan historis, tasawuf, maupun filosofis. Namun semakin banyak 
dituturkan kita semakin tidak memahami diri beliau. Cara praktisnya setidaknya 
bisa dimediasi melalui bacaan salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. 
Buku ini menggambarkan pribadi Rasulullah saw melalui penceritaan hadis dari 
keluarganya yang diharapkan lebih memudahkan pembaca dalam "menghayati" 
Muhammad. 


42 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 



HADIS 



Firman Kudus: Kompilasi Hadis Qudsi Tematik 


Judul Asli 




Karya 

Penerjemah 

Tema 


Sayid Muhsin Husaini 

M. Alcaff 

Hadis 


Bahasa Asli 


Arab 


ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


978-979-119-376-4 

1 


viii + 288 
I 

2010 

2000 


H adis Qudsi adalah hadis yang disandarkan kepada Allah oleh Rasulullah 
saw. Biasanya kandungan hadis qudsi lebih bermuatan spiritual. Sebagian 
menyebutkan, alasan penamaan "Qudsi" karena Rasulullah saw langsung 
meriwayatkannya dari Allah Swt, Sang Mahakudus. Buku Firman Kudus: Kompilasi 
Hadis Qudsi Tematik ini merupakan kompilasi hadis qudis tematis yang menggunakan 
sumber Ahlusunnah dan Syi'ah, sehingga semangat persatuan mazhabnya begitu 
terasa. Sayid Muhsin Husaini Amini telah berhasil dalam hal ini. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 43 






BashaiR 

al-Darajat 


Pt-jIu-j: HdrLEf In Nj-u 


Bashair Al-Darajat: Kompilasi Hadis Tentang Keistimewaan 
Keluarga Nabi saw 

Judul Asli : J_«j£ <JT JjUij (j c £j&\ 

Karya : Muhammad bin Hasan al-Shaffar 

Penerjemah : Muhammad Ilyas 

Tema : Hadis 

Bahasa Asli : Arab 

ISBN : 978-602-17068-3-1 

Jumlah jilid : 1 

Nomor Jilid : 1 

Tebal : xxvi + 698 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2013 

Oplah : 1000 eks. 

B ashair al-Darajat: Kompilasi Hadis Keistimewaan Keluarga Nabi Saw, termasuk 
salah satu karya klasik yang mengandarkan kedudukan Rasulullah saw dan 
keluarganya. Ditulis oleh seorang ulama abad ke-2 H, Muhammad bin Hasan bin 
Furukh Al-Shaffar, buku ini akan membawa pembaca kepada wawasan yang lebih luas 
dan mendalam perihal keutamaan dan keistimewaan Nabi saw dan keluarganya. Tema- 
tema seperti kewajiban menuntut ilmu, pahala orang berilmu dan yang mempelajari 
ilmu, hingga sabda Rasul saw dan ujaran para Imam as tentang kedudukan mereka di 
tengah-tengah manusia dikupas tuntas dalam kompilasi hadis ini. 


44 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 



HADIS 



Citra Ahlulbait Nabi: Penjelasan Ayat dan Riwayat 

Judul Asli : The Image of the Holy Prophet's Household in the Quran and 

Hadith 


Karya 

Penerjemah 

Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Muhammad Reysyahri 

Ali Yahya & Moha Mahmud 

Hadis 

Inggris 

978-602-306-016-0 

1 

xvi + 527 

I 

2015 

1000 


S esuai dengan judulnya, buku ini berusaha menggambarkan bagaimana citra atau 
gambaran keluarga suci Nabi saw berdasarkan ayat-ayat al-Quran suci serta 
riwayat-riwayat yang sarih dan sahih. Disusun dalam tiga belas bagian plus 
mukadimah dari penulis, di sini pembaca akan mendapatkan arti pentingnya mencintai 
Ahlulbait Nabi, berwilayah pada mereka, bagaimana memperlakukan hak-hak mereka 
serta tema-tema lainnya. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 45 





HADIS 


Sejarah 

Hadis 


Sejarah Hadis 

JudulAsli : d-o-b*- 

Karya : Dr. Majid Ma'arif 

Penerjemah : Abdillah Ba'abud 

Tema : Hadis 

Bahasa Asli : Persia 

ISBN : 978-979-1193-90-0 

Jumlah Jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : 601 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2012 

Oplah : 2000 


K aum muslim memiliki dua pedoman hidup yakni Al-Quran dan Hadis. Pedoman 
pertama, Al-Quran, telah melahirkan berbagai bidang ilmu yang terkait dengannya 
seperti tajwid, tafsir, balaghah, dan lain-lain. Pedoman kedua terhimpun dalam kitab- 
kitab hadis seperti Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Dari Hadislah, yang dipadukan dan 
dikorelasikan dengan Al-Quran, para ulama menyimpulkan berbagai kewajiban syariat seperti 
salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Pentingnya membaca Sejarah Hadis karya Dr. Majid 
Ma'arif ini terletak pada metode perbandingan yang dilakukan penulis saat merekam sejarah 
perkembangan hadis antara Islam Sunni dan Islam Syi'ah. 


46 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 







HADIS 





lerrmein Abu Shahba 



^ M-Atmil 111| 111 


"Pohon Kenabian": Tafsir Hadis Al-Kisa dan Salawat 


Syakbaniyah 


Judul Asli 

Karya 

Penerjemah 

Tema 

Bahasa Asli 


: A Brief Commentary on Hadeeth al-Kisa & A Commentary on the 
Supplication of Shalawat Sha'baniyya 

: Jerrmein Abu Shahba 

: Septina Ferniati, Ali Yahya & Muhammad Youvial 
: Hadis 
: Inggris 


ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


978-979-26-0274-6 

1 


x +230 

I 

2013 

2000 


B uku ini membahas dua tema. Pertama, hadis al-Kisa, sebuah hadis yang menjadi 
salah satu sebab turunnya ayat Tathhir atau ayat Penyucian (QS. al-Ahzab [33]:33), 
yang perhatian atasnya masih belum intens. Kedua, doa Shalawat Syakbaniyah 
atau sering disebut doa "Syajarat al-Nubuwwah" atau Pohon Kenabian yang lazim 
dibaca secara teratur di bulan Syakban. Kedua tema ini disyarahi oleh penulis asal 
Mesir ini secara mendakik dan menarik. Sebuah karya yang impresif. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 47 


HADIS 


to .*5, 'v *•%. /jjf* »» 

m r- M& 


T9i> 

.‘^■i 


. 'SL 

ll^J,. ','V.V.lvl 


A - . . " ** 

* 


V- iMistimif K. -i 

5i ’"C J\ r r [ ffe. L S S-J Il L lJU Efll _ 

i•■' ®£l“* \ :. c^jMnuf . 

•'• " 'Hitman iSfeZuf r; •-••'■• : nwci 

i s " r ‘Hiftmali 1 .... 

• ' - ••• ,v \ i.y =®~V . iA|f lnu , r 

c Ftilcmflh 


. 2 . 


± v 
‘tft 


fc ‘ ■> % 
li s JC 




■Tj 1 

-;* i3 y 

v 11 V •■*§ 


, . .Tf ■ Vu 

I ■ ’;*# ', .IS. 


f. . 


■ ■ ■ ■* •,’ I i 

+ \#a .7 

w *4> 

*, , ' «, , -■■*,; 


Ensiklopedia Mizanul Hikmah: Kumpulan Hadis Nabi saw 
Pilihan (1&4) 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 




Muhammad Reysyahri 


Tholib Anis & Abdullah Beik 

Hadis 

Arab 


Jil 1 (978-602-18411-5-0), Jil 2 (978-602-18411-4-3), 
Jil 3 (978-602-18411-7-4), Jil 4 (978-602-18411-8-3) 
4 
1 


Jil 1 (xii + 486), Jil 2 (xviii + 770), Jil 3 (xvi + 574), Jil 4 (xvi + 578) 
I 

2012 

1500 eksemplar 


B uku ini adalah ringkasan ensiklopedia hadis Mizan al-Hikmah, sebuah koleksi 
hadis yang bersumber dari keluarga atau Ahlulbait Nabi yang masih langka 
keberadaannya di khalayak umum. Karena ketebalannya, penerbit membaginya 
dalam empat jilid. Pada jilid pertama, pembaca akan dibawa ke masalah pengertian 
Itsar (Bab 1) hingga masalah memuliakan tetangga (Bab 84, bab terakhir). Menurut 
penulis, hadis-hadis Ahlulbait memainkan peran kunci bagi pemahaman al-Quran dan 
penjelas Islam yang orisinal. 


48 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 






I i^ilia-l li-JJi Ct , i Jid i]iIliu Hriifi* Hw!b tnTmrlltflg 

rmij'irig: IrAMn ‘A U ^ P . CirM RiniLML-b «vt Riwjyjt (nunc Ali JtiJhj. CkiI RjuilulLtlk ww 

Iv-cy*. 51jxJ.k| Muluiiinii J h in hj h j u,^ Hi i^pnunl 



'Uyun Al-Akhbar Al-Ridha As (1&2): Hadis-Hadis Cemerlang 
Riwayat Imam Ali Ridha, Cicit Rasulullah saw 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 


V>LJl aJLp) L^J\ jL ^-1 
Muhammad bin Babawaih Qommi 
H. Ali Azhim & Ali Yahya 
Hadis 
Inggris 


ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Jil 1 (978-602-306-010-8), Jil 2 (978-602-306-011-5) 
2 

1&2 

Jil 1 (xii + 822), Jil 2 (xiv + 842) 

I 

2014 

1000 eksemplar 


K arya yang ada di tangan Anda ini merupakan kompilasi hadis mengenai 
kehidupan, fatwa-fatwa hukum, argumen-argumen, tulisan-tulisan dan sabda- 
sabda dari Imam Ali Ridha bin Musa as, cicit Rasulullah saw, dari jalur Imam 
Husain as. Buku ini adalah salah satu karya penulis di antara 300 karyanya yang berhasil 
diselamatkan. Dalam jilid ini, penyusun memulai pembahasan dari Bab "Mengapa Ali 
bin Musa Disebut Al-Ridha?" (Bab 1) hingga Bab "Berbagai Hadis dari Imam Ridha as" 
(Bab 30). 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 49 





HADIS 



Pelita Petunjuk: Syarah atas 40 Khotbah Imam Ali 
bin Abi Thalib 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 


Sayid Jamaluddin Din Parvar 

Salman Nano 

Hadis 

Persia 

978-979-1193-48-1 


xlii + 705 
I 

2014 


Oplah 


1000 eks. 


D alam tarikh Islam, sosok Ali bin Abi Thalib dikenal dengan kecerdasannya 
yang luar biasa. Kumpulan khotbah, surat dan nasihatnya yang terhimpun 
dalam Nahj al-Balaghah, susunan ulama-sastrawan Sayid Syarif Radhi, telah 
menginspirasi banyak orang dari zaman Islam awal hingga era modern. Buku ini 
merupakan penjelasan otoritaf dan mendakik penulis terhadap empat puluh khotbah 
Imam Ali sehingga sanggup menjadi pelita petunjuk. 


50 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 






HADIS 



AGAHA CINTA 


Pt^turwfTiun d?rf* M-ywr-*n tian 



Muhammad Ki’V'iViihri 


Islam Agama Cinta: Sebuah Penghayatan Atas Al-Quran 
dan Sunah 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


j OTyiJl Js> 2L^| 
Muhammad Reysyahri 
Tholib Anis & Ali Yahya 
Hadis 
Arab 

978-602-306-007-8 

1 

xvi + 480 

I 

2014 

1000 eksemplar 


I SLAM dan cinta tak dapat dipisahkan. Islam tanpa cinta, akan kehilangan roh 
Islam yang memberikan hakikat Islam yang sesungguhnya. Karena dengan cinta 
ini manusia dapat mengenal Islam yang sesungguhnya. Buku ini menempatkan 
sekumpulan nas Islam yang diriwayatkan di dalam tema cinta dengan susunan baru 
yang mudah didapat dan dengan metode yang indah di tangan para pembahas, yang 
bersumber dua madrasah besar Islam: Ahlulbait dan Ahlusunnah. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 51 





HADIS 


Mencari Berkah dengan Adab 

JudulAsli : vbT 

Karya : Muhammad Reysyahri 

Penerjemah : Salman Fadhlullah 

Tema : Hadis 

Bahasa Asli : Persia 

ISBN : 978-979-26-0735-2 

Jumlah Jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : 120 halaman 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2014 

Oplah : 2000 


B erkah adalah bertambahnya kebaikan. Biasanya berkah ini menjadi sifat atau 
predikat dari suatu kenikmatan. Berkah menempel dengan kenikmatan, artinya 
kenikmatan tersebut akan meningkatkan kebaikan orangnya. Diajukan untuk 
menjadi pengantar kitab Mizan al-Hikmah, ensiklopedia hadis tematis tentang etika 
dan hikmah Islam, risalah sederhana Mencari Berkah dengan Adab sengaja disiapkan 
untuk menjadi rujukan adab islam. 


52 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 




HADIS 

< 

<g^ 

AL-AMAU 

KuImIi-KiiImH ScpuUr 

H.ulis d,ui AkicHh 


Syek'h Muhil 

Al-Amali: Kuliah-Kuliah Seputar Hadis dan Akidah 

Judul Asli 

: JWII 

Karya 

: Syekh Mufid 

Penerjemah 

: Ilyas Hasan 

Tema 

: Hadis 

Bahasa Asli 

: Inggris 

ISBN 

: 978-602-306-025-2 

Jumlah jilid 

: 1 

Nomor Jilid 

: - 

Tebal 

: xxviii + 448 

Cetakan 

: I 

Tahun Terbit 

: 2015 

Oplah 

: 1000 

"■ ^ uku inimerupakanrekamanpembacaanhadis-hadis dari SyekhMufid (336-413 
r^H) kepada para muridnya dengan beragam tema. Di dalamnya terhimpun 42 

JL^ Majelis yang berawal dari tahun 404 H hingga berakhir pada 411 H. Hadis-hadis 
yang disampaikan Syekh, diawali dari rangkaian perawi hingga berakhir pada dirinya. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 53 




Tuhaf Al-'Uqul: Intisari Kebijakan Keluarga Rasul (1&2) 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 


jJl JT ^JCL^ 

Ibnu Syu'bah al-Harrani 
Ahmad Subandi 
Hadis 


Bahasa Asli 


Arab 


ISBN 


978-602-306-053-5 


Jumlah jilid 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


2, (Jilid 1 xxx + 466) & (Jilid 2 xxx + 604) 
I & II 
2016 
1000 


H adis adalah pegangan kedua kaum muslim setelah al-Quan. Sebagian mazhab 
memandang bahwa hadis dicukupkan pada perkataan, perbuatan, dan 
takrirnya Nabi, sementara mazhab lain merentangkan pengertian hadis itu 
bukan saja pada Nabi melainkan juga sampai pada keluarga Nabi. Kumpulan hadis 
dalam buku ini mengacu pada pengertian hadis yang kedua. Dalam jilid ini penulis 
memuat hadis-hadis dengan tema nasihat dan petuah dari Nabi saw hingga Imam 
Husain bin Abi Thalib, yang bisa menjadi panduan dan pegangan akhlak masyarakat 
umum. Meskipun disusun tanpa menyertakan nama perawi dan sanad, hadis-hadis 
Tuhaf al-'Uqul sejalan dengan Kitabullah dan hadis-hadis musnad. 


54 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 





Tauhid: Hadis-Hadis Tematis Tentang Akidah (1&2) 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 


Syekh Shaduq 
Ikhlas Budiman et.al 
Hadis 
Arab 

Jilid I (978-602-306-056-6), Jilid II (978-602-306-057-3) 
2 

Jilid I (xii + 435 hal), Jilid II (x + 403 hal) 

I 

2016 


Oplah 


1000 eksemplar 


T auhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Tuhan. 
Mengamalkan tauhid dan menjauhi syirik merupakan konsekuensi dari 
kalimat syahadat yang telah diikrarkan oleh seorang muslim. Kitab Tauhid: 
Hadis-Hadis Tematis Tentang Akidah (1) di hadapan Anda ini merupakan kumpulan 
penjelasan tentang Tuhan dari Ahlulbait Nabi saw. Mengingat tebalnya buku ini, 
penerbit membaginya dalam dua jilid. Jilid 1 dimulai dari Bab "Pahala Mereka yang 
Bertauhid dan Bermakrifat" hingga Bab "Tafsir Huruf-Huruf al-Jumal." 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 55 





HADIS 


MENU RUT \L-QURAN 
S v 5UNAM'NABAW1 


Haji dan Umrah: Menurut Al-Quran dan Sunah Nabawi 

Judul Asli : j ^ j ^ J~\ 

Karya : Muhammad Reysyahri 

Penerjemah : Syafrudin Mbojo 

Tema : Hadis 

Bahasa Asli : Arab 

ISBN : 978-602-306-064-1 

Jumlah Jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : xviii + 685 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2016 

Oplah : 1000 

B uku ini merupakan sebuah ensiklopedia hadis terkait dengan ibadah haji 
dan umrah. Penyusunnya, seorang pakar hadis kontemporer yang produktif, 
banyak menginformasikan ihwal dua ibadah tersebut bersandarkan pada al- 
Quran dan sunah nabawi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh para Imam Ahlulbait. 
Di sana pembaca akan menemukan berbagai hadis terkait hukum, adab, dan rahasia 
ibadah haji dan umrah. 


56 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 




HADIS 



Hikmah-Hikmah Surgawi untuk Para Pemuda 

Judul Asli : 

Karya : Muhammad Reysyahri 

Penerjemah : Ahmad Subandi 

Tema : Hadis 

Bahasa Asli : Arab 

ISBN : 978-602-306-065-8 

Jumlah Jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : xviii + 685 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2016 

Oplah : 1000 


B uku ini merupakan sebuah ensiklopedia hadis terkait dengan keutamaan 
pemuda menurut al-Quran dan hadis. Penyusunnya, seorang pakar hadis 
kontemporer yang produktif, mengungkap berbagai hal terkait dengan pemuda 
dan kepemudaan. Untuk itu, sudah selayaknya buku ini dimiliki dan dibaca oleh 
para pemuda—juga orang tua sebetulnya—agar termotivasi menjadi pemuda ideal 
sebagaimana dicitrakan oleh dua sumber Islam: al-Quran, sunah nabawi, dan sabda 
para Imam Ahlulbait. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 57 





























































AHLULBAIT 




Ali bin Abi Thalib 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


Syekh Abdul Husain al-Amini 
Hasyimi Muhammad Alatas 
Arab 


ISBN 

Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


979-96439-3-7 

1 

130 

I 

2003 

3000 


B uku ini berusaha membuktikan kepada dunia mengenai ketokohan Imam Ali 
sebagai manusia besar sepanjang zaman. Imam Ali bukan hanya anak zaman 
1400 tahun yang lalu, tapi anak zaman sekarang dan anak masa depan. Pikiran- 
pikirannya, petuah-petuahnya, seakan-akan ia hidup di antara kita sekarang ini. Imam 
Ali bukan hanya milik satu bangsa atau satu agama. Bukan pula milik satu masa atau 
satu tempat, tapi milik semua bangsa dan semua agama. Milik semua masa dan tempat. 
Milik semua umat manusia. Semua karyanya, pemikirannya, dan kata-katanya adalah 
madrasah bagi seluruh generasi. 


60 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 







Seri Pemuka Islam (Ali bin Abi Thalib) 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 


The Second Infallible, Ameer UI momeneen Hazrat Ali ra 
Sayid Mehdi Ayatullahi 
Akmal Kamil 
Inggris 

2 

56 

I 

2003 


B uku ini menguraikan secara mudah perihal biografi Imam pertama dari jalur 
Ahlulbait Nabi, yakni Imam Ali bin Abi Thalib. Meski tipis, buku ini berhasil 
menggambarkan kepahlawanan Ali bin Abi Thalib plus ilustrasi yang menarik. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 61 





AHLULBAIT 



Para Pemimpin Teladan 

(_£U>jSsJ| 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
ISBN 

Bahasa Asli 
Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Ibrahim Amini 
Faruq Dhiya 
979-3502-24-X 
Persia 
1 

344 

I 

2005 

2000 


B uku ini sangat layak untuk dibaca setiap muslim yang peduli terhadap nestapa 
umat Islam yang hingga kini-sejak wafatnya Rasulullah saw—belum pernah 
menikmati dan memanfaatkan seoptimal mungkin kasih sayang Allah berupa 
kehadiran seorang pembimbing, pemimpin, penegak kebenaran dan keadilan, serta 
penolong, yaitu Imam. 



62 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 






Pemerintahan Akhir Zaman 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
ISBN 


Imam Mahdi, Justice , and Globalisation 
Oliver Leaman dkk. 

Ali Yahya 
979-3515-46-5 


Bahasa Asli : Inggris 

Jumlah Jilid : 1 


Tebal 


xxxii + 305 


Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2005 

Oplah : 2000 


K etimpangan sosial dan ketidakadilan global akibat keserakahan para kapitalis 
telah mengubah wajah dunia menjadi suram, masai dan acak. Manusia 
yang sekarat terengah-engah akibat himpitan polar-polar hegemoni yang 
antikemanusiaan, antimoral, dan anti-Tuhan. Buku ini menceritakan bagaimana 
harapan akan datangnya Imam Mahdi berikut system pemerintahannya dihubungkan 
dengan keadilan universal dan globalisasi. Ditulis oleh para pakar masa depan, 
kumpulan tulisan ini layak dikaji oleh siapa pun. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 63 







Mengapa Mesti Ali 

Judul Asli : $\j] ^Js- ^L»^fl 

Karya : Mehdi Faqih Imani 

Penerjemah : Muhammad Babul Ulum & Ali Sibramalisi 

ISBN : 979-26-0702-1 


Bahasa Asli 


Arab 


Jumlah Jilid 

: 1 

Tebal 

: 233 

Cetakan 

: I 

Tahun Terbit 

: 2006 

Oplah 

: 2000 



A li bin Abi Thalib adalah juru bicar a utama ajar an Muhammad. Sejak kanak- 
kanak dia sudah terbiasa menghirup semerbak Jibril. Dia juga sering melihat 
kemilau wahyu yang menyinari bilik ayah angkat, saudara misan, mertua dan 
mahagurunya, Muhammad. Mengagumi tokoh ini tidak ada hubungannya dengan 
agama maupun mazhab tertentu. Ali bin Abi Thalib adalah tokoh universal yang untuk 
itulah, buku ini ditulis. 


64 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 







AHLULBAIT 



Sirah Sang Nabi: Cara Lain Melihat Sejarah Nabi 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
ISBN 

Bahasa Asli 
Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Murtadha Muthahhari 
Salman Nano 
979-3515-94-5 
Persia 
1 

x + 182 
I 

2006 

2000 


C eramah-ceramah Murtadha Muthahhari di masa-masa prarevolusi Islam 
sangat memikat masyarakat muslim dan berdaya gerak efektif. Tema-tema 
ceramah beliau yang sangat luas ini kemudian dibukukan dan diterjemahkan 
ke dalam berbagai Bahasa. Salah satu tema ceramahnya terkait dengan sirah atau 
biografi Rasulullah saw. Melalui buku ini, penulis menawarkan suatu cara pandang 
alternatif dalam memahami sirah Nabi, sebuah cara pandang yang nyaris terlupakan 
oleh para sejarawan. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 65 





AHLULBAIT 


SERI TELADAN ABADI: 


Dari Muhammad Rasulullah Saw s/d Imam Mahdi 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


Tim The Ahl al-Bayt World Assembly 

Muhammad Alcaff 

Arab 


ISBN : ( 978 - 979 - 119 - 345 - 0 ) ( 978 - 979 - 119 - 329 - 0 ) ( 978 - 979 - 119 - 330 - 6 ) ( 978 - 979 - 119 - 332 - 0 ) 

( 978 - 979 - 1193 - 10 - 8 ) ( 978 - 979 - 1193 - 11 - 5 ) ( 978 - 979 - 119 - 325 - 2 ) ( 978 - 979 - 119 - 335 - 1 ) ( 979 - 979 - 119 - 362 - 7 ) 
( 978 - 979 - 119 - 326 - 9 ) ( 978 - 979 - 119 - 336 - 8 ) ( 978 - 979 - 119 - 333 - 7 ) ( 978 - 979 - 119 - 358 - 0 ) ( 978 - 979 - 1193 - 12 - 2 ) 


Jumlah Jilid : 14 

Nomor Jilid : 1-14 

Cetakan : 1 

Tahun Terbit : 2009 

Oplah : 2000 


M engikuti perkataan Rasulullah saw, Alquran menyebutkan, Katakanlah: "Jika 
kamu (benar-benar) mencintai Allah , ikutilah aku , niscaya Allah mengasihi dan 
mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 
Ali Imran:31). Salah satu cara mengenali beliau adalah dengan mempelajari biografi 
kehidupan beliau. Di sinilah buku ini berperan dalam mengenalkan gambaran pribadi 
dan kehidupan Nabi saw yang patut kita ikuti. 


66 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 








AHLULBAIT 



TlfoAcunmad 

ILSS-lj! mLILiIl MW 


> ■•2 >■ 

TuifcniaA 

Mkl 


Pbruuit Afin&NMvi 
Cum AhiTlMlH. 


^Teladoi, 


J7m 

v N 

TifiSabt 

f&j. £ :** jUlJ 


Jiasun 

Mujtaba 


Seri Teladan Abadi 

Judul Asli : SjJoil 

Karya : Sayid Mundzir al-Hakim 


Penerjemah : Muhammad Alcaff 

Bahasa Asli : Arab 


ISBN : Jil I (978-602-306-042-9), Jil II (978-602-306-027-6) Jil III (978-602-306-028-3), 

Jil IV (978-602-306-029-0), Jil V (978-602-306-030-6) 

Jumlah Jilid : 14 


Nomor Jilid : 1 s/d 6 


Tebal : Jil I (448 hal), Jil II (378 hal), Jil III (460 hal) Jil IV (388), Jil V (412) 


Cetakan : II 

Tahun Terbit : 2016 


Oplah : 2000 

S eri 14 Teladan Abadi di tangan pembaca ini merupakan kajian gerakan risalah dan 
kenabian yang ditulis oleh Sayid Mundzir al-Hakim. Untuk Buku 1, penulis 
mengkaji secara khusus kehidupan penutup para nabi, Rasulullah Musthafa 
Muhammad bin Abdillah saw. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 67 



AHLULBAIT 



The Saviour: Husain dalam Kristianitas 


Judul Asli 
Karya 


Antoine Bara 


Penerjemah 
Bahasa Asli 


Irwan Kurniawan 
Arab 


ISBN 

Jumlah Jilid 


978-979-2607-08-6 

1 


Nomor Jilid 


Tebal :406 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2007 

Oplah : 2000 


S etiap manusia, penganut agama apa pun, memerlukan idola yang menjadi 
sumber inspirasi dan semangat hidupnya. Siapa pun berhak untuk memilih Sang 
Juru Selamat. Hanya saja, diperlukan data-data historis yang mampu menerjang 
dinding-dinding primordial, agama, dan ras. Antoine Bara, penulis dan sastrawan 
Kristen, membuktikan bahwa penghargaan terhadap insan yang insani tidak perlu 
konversi agama atau sekte. 


68 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 





AHLULBAIT 



m 



Pewaris Yesus: Husain Dalam Kristianitas 


Judul Asli 
Penulis 


aJLp) 

Antoine Bara 


Penerjemah 

Tema 

ISBN 

Tebal 

Nomor Jilid 
Oplah 

Tahun Terbit 


Irwan Kurniawan 
Ahlulbait 
978-979-2607-12-2 
xvii+404 
1 

2000 

2009 


S etiap manusia, penganut agama apa pun, memerlukan idola yang menjadi 
sumber inspirasi dan semangat hidupnya. Siapa pun berhak untuk memilih sang 
juru selamat. Hanya saja, diperlukan data-data historis yang mampu menerjang 
dinding-dinding primodial, agama dan ras. Mahatma Gandhi, pejuang tenar yang 
beragama hindu, terinspirasi oleh pengorbanan dan perjuangannya. Antoine Bara, 
penulis dan sastrawan Kristen membuktikan bahwa penghargaan terhadap insan yang 
insani tidak perlu konversi agama atau sekte. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 69 





AHLULBAIT 



Abbas Rais Kermani 


Kecuali Ali 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


li 4 JLjT 

Abbas Rais Kermani 
Musa Shahab & M. Ilyas 
Persia 

978-979-1230-714-6 

1 

400 

I 

2009 

2000 



D alam buku al-Manaqib- nya Ahmad bin Hambal meriwayatkan bahwa Nabi 
saw bersabda, "Al-Shiddiq ada tiga: Habib Najjar, seorang mukmin dari 
kalangan Yasin berkata, 'Hai kaumku, ikutilah para rasul itu; Hezekiel, seorang 
mukminin dari kerabat Firaun, berkata, 'Apakah kalian akan membunuh orang yang telah 
berkata: Sesungguhnya tuhanku adalah Allah'; dan Ali bin Abi Thalib, al-Shiddiq yang 
paling utama." Senada dengan itu, Abu Dzarr meriwayatkan, "Aku pernah mendengar 
Rasulullah saw berkata kepada Ali, "Engkau adalah al-Shaddiq al-Akbar. Engkau juga al- 
Faruq , orang yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan, engkau juga Yasubud- 
Din (pemimpin agama ini)." Buku ini berupaya membedah sosok suami Sayidah 
Fatimah binti Rasulullah saw, dan memperkuat pernyataan Ahmad bin Hambal dan 
Abu Dzarr ihwal keutamaan Amirul Mukminin Ali. 

r^ff ; JEln (km. !&:■ 


70 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 





AHLULBAIT 



Fathimah: Sebuah Novel Sejarah 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


cJlS" J 
Kamal Sayyid 
Syafruddin Mbojo 
Arab 

978-979-119-363-4 

1 

316 

I 

2009 

2000 


E athimah: Sebuah Novel Sejarah dihadirkan untuk mengisi tema biografi yang 
gay any a cenderung rigid. Novel ini mengajak Anda memasuki lorong waktu 
sejarah dengan episode-episode penuh makna. Penulisnya adalah sastrawan 
dan dramawan kondang berhasil menuliskan biografi Fathimah secara naratif dengan 
gaya bahasa yang elok seakan berusaha mendekatkan pembaca dengan sisi keindahan 
spiritual mahawanita abadi ini. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 71 






Tiara Para Pesuluk: Sebuah Novel Cucunda Nabi, Ali Zainal 

Abidin 

Judul Asli 

: £ 1 

Karya 

: Kamal Sayyid 

Penerjemah 

: Syafruddin Mbojo 

Bahasa Asli 

: Arab 

ISBN 

: 978-979-119-310-2 

Jumlah Jilid 

: 1 

Nomor Jilid 

: - 

Tebal 

: 296 

Cetakan 

: I 

Tahun Terbit: 

2010 

Oplah 

: 2000 


I nilah novel sejarah yang menceritakan kehidupan Ali Zainal Abidin, Imam Kelima 
dari rangkaian dua belas Imam Ahlulbait. Saat sang ayah, Husain bin Ali bin Abi 
Thalib, tengah berjuang menegakkan agama kakeknya, dia terbaring sakit. Dia 
hanya mampu berteriak parau ketika menyaksikan kepala sang ayah terpisah dari 
jasadnya. Dengan tangisan dia melawan rezim hawa nafsu, tangisan bukanlah ekspresi 
cengeng tetapi senjata paling bertuah. Kepada pencinta pengikutnya, ia ajarkan cinta 
tanpa alang kepalang bukan dendam kesumat tanpa alasan syariat. 


72 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 









Mutiara-Mutiara yang Terpendam: Jejak Para Imam 
Ahlulbait dalam Kitab Ahlusunnah 

Judul Asli : Jt 

Karya : Hikmatur Rahmat 


Penerjemah : Hasan Habsyi & M.S. Nasrullah 

Bahasa Asli : Arab 

ISBN : 978-979-1193-32-0 


Jumlah jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : xx + 252 

Cetakan : 1 

Tahun Terbit : 2013 
Oplah : 2000 

D alam perjalanan sejarah Islam, tidak sedikit dari fitnah, perselisihan dan tangan- 
tangan tak-bertanggung jawab berusaha mengotori, memalingkan kebenaran 
dan menyesatkan dengan berbagai macam metode dengan tujuan hilangnya 
khazanah, pusat informasi, dan referensi keilmuan Ahlulbait. Atas dasar ini, sang 
penulis Syekh Hikmatur Rahmat menulis sebuah buku yang merangkum kitab-kitab 
karya ulama Ahlusunnah yang menerangkan berbagai keutamaan dan kedudukan 
mulia sebenarnya Ahlulbait dengan menukil ucapan dan pengakuan para ulama dan 
tokoh Ahlusunnah, ataupun riwayat-riwayat sahih Ahlusunnah. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 73 




AHLULBAIT 



MUHAMMAD 

The Untold Stories 


HUSAIN 5AVIDI 


" Muhammad: The Untold Stories" Telaah Ulang atas Pribadi 


Nabi 


Judul Asli 

: ( Sj ^4 ^ 

Karya 

: Husain Sayidi 

Penerjemah 

: Alam Firdaus 

Bahasa Asli 

: Persia 

ISBN 

: 978-979-26-0720-8 

Jumlah Jilid 

: 1 

Nomor Jilid 

: - 

Tebal 

: 232 

Cetakan 

: I 

Tahun Terbit 

: 2013 

Oplah 

: 2000 


B uku ini sepertinya lahir dari rasa rindu untuk menggambarkan kepribadian Rasul 
saw melalui pencitraan yang terpapar dalam hadis-hadis. Dengan membagi 
profil Rasul saw ke dalam empat bagian—tentang dirinya sendiri, tentang Allah, 
tentang orang lain, dan alam—penulis buku ini, Husain Sayidi, mengajak pembaca 
untuk "membumikan" Muhammad dalam kepribadian kita. 


74 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 








AHLULBAIT 



Demi Kemaslahatan Islam: Peran Suci Keluarga Nabi dan 
Madrasahnya 

JudulAsli : 

Karya : Fuad Kazhim Miqdadi 

Penerjemah : Musa Muzauwir 


Bahasa Asli : Arab 

ISBN : 978-979-1193-46-7 

Jumlah Jilid : 1 


Nomor Jilid : - 

Tebal : xii + 571 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2014 

Oplah : 2000 

D i bawah naungan dua pusaka peninggalan (al-tsaqalain) Nabi saw bagi umat 
muslim, para pengikut Ahlulbait as bertolak untuk melanjutkan risalah 
Islam. Mereka menghayati Islam sebagai jalan hidup, menjaga eksistensinya, 
menyelami akidahnya, mengamalkan budi pekertinya dan memanifestasikannya 
dalam suluk. Syekh Fuad Kazhim Miqdadi, sang penulis, mengumandangkan 
panggilan mulia tersebut kepada segenap muslim dan bahkan masyarakat manusia 
yang merindukan jalan kebenaran, keadilan dan ketulusan. Dalam buku ini penulis 
berusaha menggugah kesadaran manusia dengan memaparkan contoh-contoh praktis. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 75 





AHLULBAIT 



Yang Lebih Wangi dari Bunga 

Judul Asli : Mohammad Prophet of Faith and Generous Forgiveness 

Karya : Ebrahim Hassan Beigi 


Penerjemah : Septina Ferniati 

Bahasa Asli : Inggris 


ISBN : 978-979-26-0734-5 

Jumlah Jilid : 1 


Nomor Jilid : - 

Tebal : x + 348 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2013 


Oplah : 2000 


N ovel Yang Lebih Wangi dari Bunga karya Ebrahim Hassan Beigi semula 
dimaksudkan untuk menjawab tudingan-tudingan tak layak kepada 
Rasulullah saw sebagai seorang yang gila perempuan, pedofilia, dan lain-lain 
serta menggambarkan agama yang dibawanya sebagai agama yang barbar, intoleran, 
dan seterusnya. Melalui novel ini Beigi membantah provokasi-provokasi yang muncul 
dari para kartunis Denmark tahun 2005 silam ini. 


76 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 





AHLULBAIT 




Ummul Mukminin Khadijah: Biografi Perjuangan dan 


Keteladanan Muslimah Pertama 


Judul Asli 

Karya 

Penerjemah 


(^r-) 

Sayyid Abu al-Qasim Dibaji 
Azam Bahtiar 


Bahasa Asli 


Arab 


ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 


978-979-76-0739-0 

1 


Tebal : 278 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2014 
Oplah : 2000 


I slam datang dengan memandang perempuan sebagai makhluk mulia, bukan 
sekadar seonggok daging. Secara eksistensial dan spiritual, perempuan memiliki 
kedudukan yang sejajar dengan pria. Di dalam al-Quran ditampilkan dua model 
perempuan: perempuan ideal dan perempuan penuh kepalsuan. Kisah Sayidah 
Asiyah dan Sayidah Maryam adalah contoh untuk model pertama, sementara istri Nabi 
Nuh dan Luth adalah gambaran model kedua. Buku ini mencoba menarik nilai-nilai 
universal tersebut dari kehidupan Sayidah Khadijah Al-Kubra, perempuan dan istri 
pertama Rasulullah saw berdasarkan data-data sejarah yang kaya. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 77 






AHLULBAIT 



Wacana-Wacana Imam Sajjad: Prinsip dan Ajaran Hidup 
Manusia Sempurna 


Judul Asli : jlzaS '(^) 

Karya : Qurban Ali Durr Najafabadi 

Penerjemah : Mukhtar Luthfi, M.A. 


Bahasa Asli : Persia 


ISBN 


: 978-602-306-058-0 


Jumlah jilid : 1 
Nomor Jilid : - 


Tebal 


: xx + 255 


Cetakan 


: I 


Tahun Terbit : 2016 


Oplah 


: 1000 


S ebagaimana kita tahu Nabi saw memiliki banyak keturunan yang mulia dan suci. 
Di antaranya, cicit beliau, Ali bin Husain, misalnya—yang digelari al-Sajjad. Selama 
periode imamahnya, meski hidup dalam situasi dan kondisi sejarah Islam yang 
sangat sulit dan sensitif. Imam Sajjad tetap berhasil menyelamatkan mazhab Ahlulbait 
as. Karya Qurban Ali Durri Najafabadi ini menganalisis sepak terjang beliau dalam 
membendung segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan terhadap Islam, 
khususnya pascatragedi Asyura. Wacana-wacana pemikiran dan munajat yang beliau 
sampaikan dalam berbagai kesempatan telah membentuk suatu prinsip dan ajaran 
hidup untuk membangun manusia sempurna. 


78 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 




Manakib Ali bin Abi Thalib: Pandangan Ulama Syafi'iyah 
Klasik dan Modem 

Judul Asli : (£y) jy»\ <jj iSj 

$.LJ-p jj xS'Is \j 


Karya 

: Ali Reza Azadi 

Penerjemah 

: Abdurrahman Baraqbah 

Bahasa Asli 

: Persia 

ISBN 

: 978-602-306-063-4 

Jumlah Jilid 

: 1 

Nomor Jilid 

: - 

Tebal 

: xxvi + 263 

Cetakan 

: I 

Tahun Terbit 

: 2016 

Oplah 

: 1500 


alam tradisi Islam penulisan biografi dan keutamaan atau manakib seorang 
tokoh sejarah merupakan sesuatu hal yang lumrah. Terkait manakib Ali bin Abi 
Thalib, para ulama Ahlusunnah telah banyak menuliskannya. Dengan meneliti 
dan memeriksa karya-karya manakib Imam Ali dari para ulama itu, penulis buku 
ini, Ali Reza Azadi, menemukan bahwa sejak Abad III hingga kini, karya-karya itu 
sebagian besar lahir dari pena ulama Syafi'iyah. Ini membuktikan adanya kecintaan 
khusus dan istimewa dari ulama Syafi'iyah terhadap Ali bin Abi Thalib. 





KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 79 






Abu Fadhl Abbas: Pahlawan Karbala 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 


: Abbas 
: Ansariyan 
: Ety Triana 
: Inggris 

: 978-602-306-048-1 


Jumlah Jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal :xx + 212 

Cetakan : I 

Oplah : 1000 



Tahun Terbit : 2015 

B uku ini menceritakan seorang pahlawan Karbala bernama Abu Fadhl Abbas, 
putra Imam Ali dari lain ibu. Di buku ini ditunjukkan apa dan siapa tokoh ini. 
Disusun dengan bahasa yang renyah, sang penulis, Ansariyan, telah berhasil 
menyampaikan gambaran tokoh sejarah pahlawan Karbala yang gemilang ini. 


80 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 





MAN US IA 


I vU V, All KHA.VlIMt'j 


Manusia 250 Tahun 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


: jLJl 

: Imam Ali Khamenei 
: Muhammad Jawad Bafaqih 
: Persia 


ISBN 


: 978-602-306-049-8 


Jumlah jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : xii + 517 


Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2015 

Oplah : 2000 

K eterasingan para Imam Ahlulbait, sejak Rasulullah saw. Imam Ali bin Abi 
Thalib hingga Imam Hasan Askari, dari manusia tidak hanya terjadi pada 
masa kehidupan para pribadi mulia ini, tetapi terus berlanjut hingga sepanjang 
abad karena tidak adanya perhatian pada berbagai sisi penting dan dimensi asli dari 
kehidupan para pribadi mulia ini. Buku ini merupakan penjelasan Imam Ali Khamene'i 
terhadap kehidupan politik dan perjuangan para Imam Ahlulbait yang terdiri dari 17 
bagian. Pembahasannya mengurut mulai dari sejarah kehidupan para Imam Maksum 
as sejak masa sepeninggal Nabi saw, hingga masa kehidupan Imam Muhammad Jawad 
as. Imam Ali Hadi as dan Imam Hasan Askari as. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 81 




AHLULBAIT 




\M MAHDI SEBAGAI SIMBOL 
PE EDAM AI AN DUNIA 


IMAM MAHDI SEBAGAI STMBOL 
PERDAMAIAN DUNIA 


Imam Mahdi: Sebagai Simbol Perdamaian Dunia (1) 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


(^p) I 

Muhammad Baqir al-Shadr dkk. 
Ahmad & A.M. Haidari 
Arab & Inggris 


ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Jil I (979-3515-19-8), Jil II (979-3515-20-1) 
2 

1&2 

Jil I (160 hal), Jil II (237) 

I 

2001 

2000 


I ilid pertama buku ini berusaha membuktikan eksistensi Imam Mahdi melalui dalil 
tekstual dan rasional, yang tersusun atas dua bagian. Bagian pertama merupakan 
karya utuh dari Muhammad Baqir al-Shadr, yang mengupas berbagai muskilat 
keberadaan beliau dari masyarakat umum. Bagian kedua terdiri atas delapan 
artikel dari edisi Inggris yang mengupas secara ringkas makna spiritual eksistensi 
Imam Mahdi afs. 


82 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 









AHLULBAIT 



Imam Mahdi: Penerus Kepemimpinan Ilahi 


Judul Asli 


Al-Imam al-Mahdi: The Just Leader of Humanity 


Karya 

Penerjemah 


Ibrahim Amini 

Arif Mulyadi & Hikmat Danaatmaja, S.Pd. 


Bahasa Asli 


Inggris 


ISBN 

Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 


979-97120-4-1 

1 

332 

II 

2005 


B uku ini berusaha membuktikan eksistensi Imam Mahdi melalui dalil tekstual 
dan rasional. Eksistensi Imam Mahdi dalam kegaiban yang panjang tidak 
mengurangi signifikansinya sebagai "kutub" alam semesta. Dengan paradigma 
Mahdiisme ini harapan akan masa depan yang lebih baik justru tidak bersifat pesimistik, 
justru sebaliknya, optimistik, Optimisme terhadap masa depan dunia yang lebih baik 
di bawah naungan pemerintahan Imam Terakhir ini tentu saja mesti dibarengi peran- 
peran efektif dan sinergis dari umat manusia sendiri. Terutama dari para pengikutnya. 
Inilah yang disebut dengan penantian yang membangun atau penantian positif. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 83 







AHLULBAIT 



Sang Pembebas: Imam Mahdi Sebagai Simbol Perdamaian 


Dunia 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


( 0 ^) 

Muhammad Baqir Shadr 

Tim Al-Huda 

Arab 


ISBN 

Jumlah Jilid 


979-3515-18-X 

1 


Nomor Jilid : - 

Tebal :237 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2007 

Oplah : 2000 


B uku ini menjawab problem-problem tentang juru selamat yang dinantikan. Dari 
perspektif teologi, sumbernya bisa dilacak dan dapat dipertanggungjawabkan, 
juga terlalu kuat untuk dipatahkan dengan melibatkan dua arus utama Islam: 
Sunnah dan Syi'ah. Dari wacana filosofis, masalah kemahdian dikukuhkan lewat 
uraian argumentatif Syahid Muhammad Baqir Shadr. Dan, dalam aspek keseharian, 
dia sangat dekat apabila dimintai pertolongannya. Dialah Baqiyatullah (Hujah Allah 
yang tersisa). Dialah Sang Pembebas! 


84 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 





AHLULBAIT 


laga 

pa/aungkas 


□ UET IfTlRm m R H □ I 
g I5R RL-ITIRSIH 

mEmimpiN dunir 


'■"•A Jt % 3;. “V-^ C> 






1 --I,* 


Naj muddin Thahasf 



Laga Pamungkas: Duet Imam Mahdi & Isa al-Masih 
Memimpin Dunia 

Judul Asli : : (0^) j 


igll ji l?dl 4-dp ji Ljca (3 ol^S 


Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


Najmuddin Thabasi 

Ali Yahya 

Arab 


ISBN : 978-979-119-367-2 

Jumlah Jilid : 1 


Nomor Jilid : - 

Tebal : 298 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2010 

Oplah : 2000 


S alah satu kepercayaan elementer umat muslim adalah percaya pada kemunculan 
Imam Mahdi ( Mahdiisme ). Lepas dari apakah beliau sudah dilahirkan yang 
kemudian digaibkan Tuhan ataukah akan lahir nanti, yang jelas secara umum 
kaum muslim percaya pada kehadiran Imam Mahdi. Buku yang dihasilkan dari riset 
selama empat tahun ini membahas riwayat-riwayat tentang situasi dunia, tentang 
metode kebangkitan dan revolusi berskala internasional dan mengupas hal-hal yang 
berkaitan dengan pemerintahan Imam Mahdi as dengan bersandar pada dalil-dalil 
yang terdapat dalam kitab Ahlusunnah dan Syi'ah. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 85 






AHLULBAIT 



Menyongsong Juru Selamat Akhir Zaman 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


Discussions Concerning Al-Mahdi 
Luthfullah Shafi Gulpaygani 
Ali Yahya 
Inggris 


ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 


978-602-18411-2-9 

1 


Tebal 


vi + 210 


Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2012 

Oplah : 2000 


P enantian dan kerinduan terhadap munculnya sosok yang akan menyelamatkan 
seluruh krisis dan persoalan masyarakat dunia merupakan keyakinan yang 
dianut oleh hampir seluruh agama dan mazhab. Dalam Islam sendiri keyakinan 
akan hadirnya Juru Selamat akhir zaman dikenal dengan paham Mahdawiyat atau 
Mahdiisme, yang tersebar dalam hadis-hadis Sunnah dan Syi'ah. Buku ini ditulis untuk 
menjawab sekitar tiga puluh pertanyaan tentang Mahdiisme seputar: sejarah Islam 
awal, persoalan imamah dan khilafah, dan persoalan Imam Mahdi sendiri. 


86 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 









AHLULBAIT 



The Last Messiah: Janji Agung Setiap Agama 


Judul Asli 


(1&2) jW 


Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


Muhammad Imami Kasyani 

Abdillah Ba'abud 

Persia 


ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


978-979-1193-28-3 

2 

1&2 

Jilid 1 (390 hal), Jilid 2 (326) 
I 

2013 

1000 


M esianisme adalah suatu paham yang menunggu kehadiran seorang "messiah" 
yang bakal menyelamatkan umat manusia dan mewujudkan keadilan bagi 
penduduk bumi. Sekalipun tidak terlalu merata, paham yang mesianistik juga 
ada dalam kalangan muslimin. Buku ini disusun berdasarkan riset yang mendalam 
selama bertahun-tahun. Hasil penelitiannya ini menunjukkan pandangan bahwa 
pada dasarnya setiap agama, khususnya samawi sesuai cakupan penelitian yang dia 
kembangkan, memiliki kepercayaan seorang juru selamat. Pada jilid pertama Kasyani 
memaparkan urgensi dan relevansi pembahasan sang juru selamat dunia dengan 
sudut pandang filosofis dengan merujuk pandangan tokoh-tokoh seperti Ibnu Arabi 
dan Mulla Shadra. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 87 




AHLULBAIT 


100 

Pi/ K~tgt 

IMAM MAHDI 



Syekh Habib AE-Kazhimi 


100 Pesan Di Masa Kegaiban Imam Mahdi 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


L^J (3 

Syekh Habib al-Kazhimi 
Hasan Musawa 
Arab 


ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 


978-602-306-020-7 

1 


Tebal : 204 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2015 
Oplah : 1000 


B uku ini ditujukan bagi para pengikut, pencinta, dan perindu Imam Mahdi as. 
Berisikan 100 Pesan plus doa-doa untuk dan dari Imam Mahdi as, karya Syekh 
Habib al-Kazhimi ini mengajak pembaca untuk menjadi penanti aktif dari Imam 
Akhir Zaman yang ditunggu. 


88 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 






Siasat Panglima: Ali bin Abi Thalib dan Strategi Keamanan 


Pemerintahannya 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


d)ljI I j ^lp 

Dr. Abdurrasul Ghiffari 
Sayid Ali Yahya 
Arab 


ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


978-602-306-059-7 

1 

xiv + 342 

I 

2016 

1000 


D alam buku ini penulis berusaha keras dan mengkhususkan diri membahas 
beberapa hal, melalui sorotannya terhadap metode kebijakan Ali bin Abi 
Thalib, khususnya dalam mengelola pemerintahan. Karya ini menempati 
posisi kesepuluh dari tujuh belas buku yang diterbitkan dan diverifikasi oleh Lembaga 
Pemikiran Muslim bin Aqil, Irak. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 89 









Kenabian Muhammad: Jalan Kebangkitan Umat dan 
Kemanusiaan 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Lessons from the Holy Prophet of Islam 
Imam Ali Khamenei 
Rudy Mulyono 
Inggris 

978-602-306-068-9 

1 

xxxii + 268 

I 

2017 

500 


B uku ini merupakan kumpulan pidato Imam Ali Khamenei terkait kepribadian, 
karakteristik, dan pengutusan Muhammad sebagai rasul Tuhan. Di dalamnya 
pembaca akan menemukan fakta-fakta menarik tentang pengutusan beliau 
yang dihubungkan dengan isu-isu sosial. Sebuah karya yang langka. 


90 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 






AHLULBAIT 




Fathimah Zahra: Biografi, Kehidupan dan Perjuangannya 

Judul Asli : j SLp- 


Karya : Baqir Syarif Qarasyi 

Penerjemah : Abu Ali Muhammad 

Bahasa Asli : Arab 


ISBN 

: 978-602-306- 

Jumlah Jilid 

: 1 

Nomor Jilid 

: - 

Tebal 

: xviii + 406 

Cetakan 

: I 

Tahun Terbit 

: 2018 

Oplah 

: 500 


P eran tokoh perempuan dalam 
setiap agama dan tradisi tidak 
bisa diabaikan. Sebut saja Dewi 
Durga dalam tradisi Hindu. Dia adalah 
dewi yang melambangkan Kekuatan 
Yang Mahatinggi yang mempertahankan 
tatanan moral dan kebenaran di alam 
semesta. Dalam tradisi Katolik, hal serupa 
pun ada pada pribadi Bunda Maria. 


Bagaimana halnya di Islam? Seperti agama dan tradisi lain, Islam memberikan posisi 
istimewa kepada perempuan, yang terwujudkan dalam pribadi Sayidah Fathimah 
putri Rasulullah saw. Buku ini merupakan buah pena Allamah Baqir Syarif al-Qarasyi 
yang mencoba menguak lebih dalam tentang kehidupan putri agung Islam, kinasih 
Rasulullah saw, Fathimah Zahra. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 91 








Darah dan Air Mata: Kisah Pembunuhan Cucunda Nabi 
Husain di Karbala 


Judul Asli 

Karbala 

Karya 
Bahasa Asli 
Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 


: Darah dan Air Mata: Kisah Pembunuhan Cucunda Nabi Husain di 

: O. Hashem 
: Indonesia 
: 1 

: 263 
: I 

: 2001 


Oplah : 3000 

Buku ini menceritakan tentang pembantaian keluarga al-Husain, cucunda Nabi, di 
Karbala menurut sejarawan Arab bernama Abu Mikhnaf. Ia membuat wawancara 
langsung dengan beberapa saksi mata peristiwa Karbala dan menuliskannya dalam 
kitab Maqtal al-Husain. Untuk menjaga keautentikan buku sejarah ini, penulis tidak 
menilai mutu historis catatan Abu Mikhnaf yang lama ini. Akan tetapi, penulis serahkan 
kepada pembaca untuk menilainya. 


94 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 




Keadilan Sahabat: Sketsa Politik Islam Awal 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


aJIwLP 

Ahmad Husain Ya'qub i 

Nashirul Haq, Lc.; Salman al-Farisi, S.Pd.I. 

Arab 

979-3502-02-9 

1 

x + 380 

I 

2003 

3000 


M enimbang sisi keadilan sahabat bukanlah sesuatu yang dilarang dan tidaklah 
menunjukkan tendensi kebencian sama sekali kepada para sahabat Nabi saw 
dan hanya demi penelitian berdasarkan sejarah yang ada. Pembaca—dalam 
kitab ini pun—akan menyaksikan betapa sketsa politik Islam telah ternodai sehingga 
melahirkan dua kelompok besar muslim, yaitu Ahlusunnah dan Syi'ah. Pembacaan 
yang arif atas karya yang referensial ini, niscaya akan mencuatkan keadilan bersikap. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 95 







Desa Kecil 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 


Oplah 


: Small Village 


Marliana 

Inggris 

979-3515-12-0 


K eberhasilan revolusi Islam Iran pada tahun 1979 sangat ditentukan oleh 
kesadaran rakyat Iranbahwa untuk keluar dari cengkeraman kekuatan monarki 
Shah Iran yang bersekutu dengan Amerika Serikat dengan cara menyatukan 
kekuatan rakyat itu sendiri. Buku ini menceritakan bagaimana perjuangan Ayatullah 
Khomaini dari desa kelahirannya, Khomain. Ditujukan untuk anak dan remaja, buku 
ini menarik untuk disimak. 


96 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 





Jalan Menuju Khorasan 

Judul Asli : jl--' j>- Jh <Jal\ 

Karya : Kamal Sayid 

Penerjemah : Hasan Mawardi 

ISBN : 979-3515-63-5 

Bahasa Asli : Arab 

Jumlah Jilid : 1 

Tebal : 373 

Cetakan : 1 

Tahun Terbit : 2006 


Oplah : 2000 


D alam mimpinya, Muhammad menyaksikan seorang wanita berdiri lalu 
menyuruhnya untuk bangkit. Dia tak dapat menangkap parasnya, karena 
tebaran cahaya telah meliputi tirai-tirai putih di balik sosoknya. Dia bangkit 
seraya berupaya mengusir kantuknya. Suara panggilan telah memenuhi lubuk hatinya. 
Dia segera mengenakan mantel wolnya. Dengan sepercik lampu pelita di tangan, dia 
berlalu menuju tangga mereka. Inilah novel perjalanan Imam Ali Ridha dari Madinah 
menuju Khurasan. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 97 



What Happened?: Peristiwa Seputar Haji Terakhir 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
ISBN 


: What Happened In Ghadir 
: Mohammed Baqir Ansari 
: Zulfadli 
: 979-1193-03-7 


Bahasa Asli : Inggris 

Jumlah Jilid : 1 

Tebal : 154 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2006 

Oplah : 2000 

Masih banyak orang yang meragukan auntentisitas riwayat-riwayat Hadis Ghadir 
Khum, namun keraguan yang tidak disertai penelitian hanya akan menjadi penyakit 
hati. Terlalu banyak bukti autentik tentang keberadaan dan autentisitas hadis-hadis 
Ghadir Khum. Buku kecil tapi padat ini termasuk satu di antara sekian karya yang 
membuktikan auntisitas hadis ini dan cukup detail menjelaskan peristiwa Ghadir 
Khum. 


98 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 




SEJARAH 

Hr 


r 


Tragedi 10 Muharam 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


Massacre of Karbala (Maqtal al-Husain) 
Ali Husain Jalali 
Sandy Alison 
Inggris 

978-979-119-307-8 

1 

210 

I 

2007 

2000 


D alam sejarah Islam kita mengenal Hari Asyura atau 10 Muharam. Pada tanggal 
inilah terjadi peristiwa yang sangat menyayat dan memilukan hati umat Islam 
dan manusia secara umum, yakni gugurnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Buku ini 
merupakan narasi apik dan detail atas peristiwa pembantaian cucu Nabi saw tersebut 
di Karbala yang ditulis dengan bahasa yang mengalir, yang bisa membawa pembaca 
kepada sejarah kelam di Dunia Islam. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 99 




Sepetak Pusara di Tanah Thus 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


Sepetak Pusara di Tanah Thus 
Otong Sulaeman 

Indonesia 

978-979-119-394-8 

1 

142 

I 

2011 

2000 


D alam silsilah tasawuf, kita akan menemukan nama Imam Ali Ridha, seorang 
Imam dari kalangan Ahlulbait Nabi. Dari beliaulah, muncul-muncul tokoh 
Sufi seperti Ma'ruf Kharqi dan kita mengenal Hari Asyura atau 10 Muharam. 
Pada tanggal inilah terjadi peristiwa yang sangat menyayat dan memilukan hati umat 
Islam dan manusia secara umum, yakni gugurnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. 
Buku ini merupakan narasi apik dan detail atas peristiwa pembantaian cucu Nabi saw 
tersebut di Karbala yang ditulis dengan bahasa yang mengalir, yang bisa membawa 
pembaca kepada sejarah kelam di Dunia Islam. 


100 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 





Mahkamah Internasional Tragedi Karbala: Seruan Terhadap 
Keadilan 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


: The World Finally Speaks at Karbala Tribunals 
: Dr. Hatem Abu Shahba 
: Satrio Pinandito & Muhammad Youvial 
: Inggris 

: 978-979-1193-36-8 
: 1 

: 328 
: I 

: 2013 
: 2000 


D apatkah konspirasi jahat antara Khalifah Yazid bin Muawiyah bin Abu 
Sufyan, Gubernur Kufah Ubaidillah bin Ziyad, panglima perang Umar bin 
Sa'ad dan komandan pasukan Syimr bin Dzil Jawsyan dan Hurmala bin Kahil 
untuk membunuh Ahlulbait Nabi saw dituntut dalam sebuah pengadilan di era saat 
ini? Padahal peristiwa itu terjadi pada hari Jumat, hari ke-10 bulan Muharam tahun 61 
H menurut kalender Kamariah Islam yang bertepatan dengan 9 Oktober 680 M. Buku 
ini adalah sebuah skenario imajiner bagaimana pengadilan itu terjadi. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 101 



Asyura dan Kebangkitan Imam Husain: Menjawab Fitnah 
dan Tuduhan 


Judul Asli : The Uprising of Ashura and Responses to Doubts 

Karya : Ali Ashghar Ridwani 

Penerjemah : Ety Triana 

Bahasa Asli : Inggris 

ISBN : 978-602-306-012-2 

Jumlah Jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : 412 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2014 

Oplah : 2000 


B uku Asyura dan Kebangkitan Imam Husain: Menjawab Fitnah dan Tuduhan karya 
Ali Ashghar Ridhwani ini dimaksudkan untuk menanggapi berbagai keraguan 
dan tuduhan terkait dengan peristiwa sejarah berdarah yang menimpa cucu 
Rasulullah saw. Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, di Padang Karbala tahun 61 
H. Buku ini mengajak pembaca untuk mengenali tokoh utama peristiwa tersebut, 
Husain bin Ali, tokoh-tokoh sejarah yang jadi lawannya seperti Muawiyah, Yazid bin 
Muawiyah, tradisi berkabung dan hukumnya, peringatan duka cita, masalah menangisi 
orang yang syahid dan lain-lain. 


102 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 





SEJARAH 





• Ml* ll'ft 



IviegaTragedI 

KRONOLOG1 LENGKaP ASYIJRA 

SVTKH fBN m.-ra Iskermak! 


Megatragedi: Kronologi Lengkap Asyura 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Jumlah Halaman 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


Syekh Ibn Al-Ra'is Kermani 

Ahmad Subandi 

Persia 


978-979-119-341-2 

1 


462 

I 

2008 

2000 


P ekikan "Pantang hina!" yang dikumandangkan al-Husain sejak 1400 tahun 
lalu di Sahara Nainawa telah memasuki lorong-lorong waktu dan mengiang 
dalam sanubari setiap pejuang keadilan di seluruh penjuru planet bumi. Buku 
Megatragedi menguak fragmen-fragmen mahapenting dalam tragedi yang telah menjadi 
noktah di kening sejarah Islam itu. Inilah rekonstruksi pembantaian cucunda Nabi, Al- 
Husain, yang disajikan dalam cerita yang dramatik, detail, dan bisa membuat Anda 
terhenyak. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 103 






SEJARAH 


Syekh Kjldfii al-Vuii 


dalam 


PLRDAMAIAN 


SEudi kriiJ?. _'il in Pcrjanj i.iib lira nan 1 1,u mi bin All 
djin .MujLviyjli bin Alii Suiv.m 


Pengkhianatan dalam Perdamaian: Studi Kritis atas Perjanjian 
Imam Hasan bin Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan 

Judul Asli : Shulh al-Hasan 

Karya : Syekh Radhi al-Yasin 

Penerjemah : Say id Ali Yahya 

Bahasa Asli : Inggris 

ISBN : 978-602-306-023-8 

Jumlah Jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : xxxvi + 487 

Cetakan : 1 

Tahun Terbit : 2015 


Oplah : 1000 


D iriset selama bertahun-tahun dari berbagai naskah dan kitab, penulis buku, 
Syekh Radhi al-Yasin berhasil membuktikan kebohongan tuduhan dan 
fitnah yang dialamatkan kepada cucu Rasul saw. Imam Hasan, sekaligus 
menyingkapkan duduk perkara sebenarnya atas pakta damai tersebut. 


104 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 





Khilafah atau Kerajaan? Mengungkap Sebuah Fragmen 
Sejarah Islam 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


j ApljLs^ j A I2JL4JI 

Sayid Kamal Haidari 
Muhammad Ilyas 
Arab 


978-602-306-041-2 

1 


xvi + 362 
1 

2015 

2000 


M empelajari sejarah secara objektif penting bagi para peminat dan pemerhati 
pengetahuan dasar-dasar keislaman. Fakta sejarah para sahabat Nabi saw, 
misalnya, penting untuk dipelajari karena ia menjadi rujukan nilai dalam 
era kekinian. Melalui buku ini, Sayid Kamal Haidari, mencoba mengungkap salah satu 
fragmen sejarah Islam awal melalui salah satu tokohnya: Muawiyah bin Abi Sufyan. 
Perujukannya pada berbagai kitab hadis dan tarikh yang muktabar yang disertai 
dengan analisis kritis yang konstruktif menjadikan buku ini demikian berharga. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 105 







SEJARAH 

.MurM-Hirilt 

ABBAS SYAIKH RAIS KERMAN I 


KRONOLOGI LENGKAP MUSIBAH ASVUFW 

“AJm iTv>liJ4 ftfcp tin— ^ir r m *4* 

UK fin **n tr-.-Jrr* [til* IrJrt h^i, j AU 

- klt^ur. fim Xl| 


Megatragedi: Kronologi Lengkap Musibah Asyura 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


Syekh Ibn Al-Ra'is Kermani 

Ahmad Subandi 

Persia 


ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Jumlah Halaman 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


978-602-306-069-6 

1 


II 

2016 

1000 


M egatragedi: Kronologi Lengkap Musibah Asyura karya Abbas Kermani ini 
berusaha menguak fragmen-fragmen sangat muhim dalam tragedi 
kemanusiaan yang menimpa cucunda Rasulullah saw, sebuah tragedi yang 
menjadi noktah kotor di kening sejarah Islam itu. Diawali dengan keutamaan keluarga 
suci Nabi, fadilah Husain bin Ali, perjuangannya dalam menegakkan keadilan, para 
sahabat beliau, hingga keutamaan berziarah kepada beliau, yang dihimpun dari 
berbagai mazhab Islam, menjadikan buku ini memiliki daya pikat luar biasa. 


106 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 










KALAM FALSAFAH IRFAN 


Dr. 'Ali Syari’ati 

Paradigma 

Kaum 

Tertindas 

Sebuiih 

Kajian 

Sosl'jlogl 

1-Awn 



Paradigma Kaum Tertindas: Sebuah Kajian Sosiologi Islam 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Tebal 


: On the Sosiology of Islam and The Visage of Muhammad 
: Ali Syariati 
: Saifullah Mahyudin 
: Inggris 
: 979-96439-1-0 
: 1 

: 141 


Cetakan : II 

Tahun Terbit : 2001 


Oplah : 2000 


P enulis buku ini, Ali Syariati, mencoba memberikan sebuah pendekatan lain 
dalam memahami Islam sebagai agama yang mengatur semua dimensi manusia 
dan alam. Dari hasil pengkajiannya, ia menemukan konsep baru tentang dimensi 
sosial manusia yang selama ini belum pernah dikaji di dalam Alquran yaitu salah 
satunya adalah mengenai hijrah, sebuah konsep filsafat sosial yang mendalam, luhur, 
dan baru. Tema-tema lain yang dibahas olehnya adalah mengenai penciptaan Hawa. 
Menurutnya, penerjemahan dan penafsiran kejadian hawa dari tulang rusuk pria 
adalah sesuatu yang kurang tepat. 


108 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 




ISLAM 



MATERIALisme 


Kritik Islam terhadap Materialisme 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


: The Causes Renponsible for Materialist Tendensies in the West 

: Murtadha Muthahhari 
: Akmal Kamil 
: Inggris 
: 979-96439-0-2 
: 1 

: 128 
: I 

: 2001 
: 2000 


D alam buku ini Allamah Murtadha Muthahhari mengkritisi secara tajam konsepsi 
filsafat ketuhanan yang dibangun dari doktrin kaku gereja; yang kemudian 
mengantar manusia memandang semua realitas hanya terbatas pada wilayah 
materi semata-mata. Dengan kepiawaiannya dalam membaca sudut pandang filsafat 
dan sosiologi Barat serta telaahnya yang mendalam atas nas-nas al-Quran, Muthahhari 
membuktikan kepada kita betapa rancunya doktrin-doktrin yang ada dalam ajaran 
materialisme sehingga tidak dapat dijadikan pandangan dunia di abad modern. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 109 






Becermin Pada 99 Asma Allah: Ikhtiar Menuju Akhlak Ilahi 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 


: Allah: The Concept of God in Islam 
: Yasin T. Al-Tibouri 
: Pandu Raspati 
: Inggris 
: 979-96439-5-3 


Jumlah Jilid : 1 

Tebal : xii + 252 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2003 

B uku ini membahas konsep Tuhan dalam pandangan Islam dengan porsi 
terbesar penguraian nama-nama Allah yang indah atau asmaulhusna. Penulis 
memerikan secara rinci pengertian masing-masing nama Allah. Baik melalui 
pendekatan ayat maupun riwayat. Meski semula penulisan buku ini dimaksudkan 
untuk kalangan nonmuslim, sesungguhnya faedah buku ini tetap berlaku bagi kaum 
muslim secara khusus. 


110 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 




Tuhan Menurut Al-Quran: Sebuah Kajian Metafisika 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 


: God in The Quran: A Metaphysical Study 
: Sayid Muhammad Husayni Beheshti 
: Arif Mulyadi 
: Inggris 
: 979-96439-2-9 


Jumlah Jilid : 1 

Tebal : 218 

Cetakan : I 


Tahun Terbit : 2003 
Oplah : 2000 


B uku ini ditujukan sebagai suatu langkah menuju pencarian objektif terhadap 
isu-isu metafisika dalam al-Quran. Penulis membandingkan pandangan filsafat 
Ibn Sina dan Mulla Shadra atas ayat-ayat al-Quran yang membahas persoalan 
ketuhanan. Di saat yang sama, penulis juga membandingkan pandangan ketuhanan 
dalam Islam dengan kitab-kitab suci agama lain. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 111 






KALAM FALSAFAH IRFAN 



Iman Semesta: Merancang Piramida Keyakinan 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
ISBN 

Bahasa Asli 
Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


*\5 ULp ^ 

Muhammad Taqi Mishbah Yazdi 
Ahmad Marzuqi Amin 
978-602-1706-5-5 
Persia 
1 

310 

I 

2005 

2000 


S ebelum mendirikan suatu bangunan, siapa pun akan memulainya dengan 
mendirikan fondasi yang kokoh. Demikian pula bangunan agama pun harus 
didasarkan pada fondasi yang kokoh sehingga celah-celah yang mungkin rawan 
untuk diserang, ditutup dengan fondasi yang tangguh. Berangkat dari kesadaran 
pentingnya membangun fondasi kuat dalamberagama inilah, Muhammad Taqi Mishbah 
Yazdi menerbitkan karya teologis-filsufis, Iman Semesta: Merancang Piramida Keyakinan. 
Pembahasan berawal dari konsep agama dan relevansinya dengan kehidupan hingga 
isu-isu ketuhanan, kenabian, kepemimpinan dan hari akhir. 


112 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 





era. ? - 


KALAM FALSAFAH IRFAN 







Freedom: Bebas Terpaksa Atau Terpaksa Bebas? 

Judul Asli : Freedom: The Unstated Facts And Points 

Karya : Muhammad Taqi Mishbah Yazdi 

Penerjemah : Nailul Aksa 

ISBN : 979-3515-95-3 

Bahasa Asli : Inggris 

Jumlah Jilid : 1 

Tebal :151 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2006 


Oplah 


: 2000 


M itoskah 'kebebasan'? Apa arti kebebasanbagi manusia yang harus mengikuti 
aturan-aturan? Harmoniskah kebebasan dengan agama? Benarkah manusia 
dapat menggunakan hak pilih termasuk nasib dan jalan hidupnya? 
Kebebasan sering didambakan, namun ia sampai sekarang masih simpang siur. Dipaksa 
untuk bebas ataukah dibebaskan untuk terpaksa? Buku ini akan memaksa Anda untuk 
membongkar peta kehidupan yang boleh jadi Anda meyakininya diam-diam. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 113 



Semua Perlu Tahu: Buku Pengantar Ushuluddin 

Judul Asli 

: Jjb 4 .A 

Karya 

: Ibrahim Amini 

Penerjemah 

: Faruq Dhiya 

ISBN 

: 979-3515-93-7 

Bahasa Asli 

: Persia 

Jumlah Jilid 

: 1 

Tebal 

: 185 

Cetakan 

: I 

Tahun Terbit 

: 2006 

Oplah 

: 2000 


B uku ini disusun sedemikian rupa sehingga isinya benar-benar tidak boros. Saking 
mengalirnya, sampai-sampai bisa disebut 'bacaan' bukan buku. Penulisnya 
telah menghindari semua kemungkinan pembahasan bertele-tele yang kerap 
menjangkiti buku-buku agama lainnya. Inilah buku pintar agama yang bisa dibaca oleh 
siapa saja, terutama yang tidak gemar membaca buku. 


114 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 








Tahun Terbit : 2006 

Oplah : 2000 


K etika membincangkan akidah biasanya orang melulu perhatiannya pada 
masalah ketuhanan. Padahal, tema-tema akidah itu mencakup juga pada 
masalah hari akhir, kenabian, imamah, dan lainnya. Nah, buku ini berusaha 
mendedah falsafah diutusnya nabi ke tengah-tengah umat manusia. Dari sini pembaca 
akan tahu bahwa salah satu program Tuhan dalam menyelamatkan manusia dari 
kerendahan dunia menuju kepada ketinggian Tuhan adalah mengirim para nabi di 
sepanjang zaman kepada umat. Sebuah karya yang memesona! 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 115 




KALAM FALSAFAH IRFAN 



Terakhir 

JA FAB SUBNANI 



Siapa Nabi Terakhir? 

Judul Asli 

: 

Karya 

: Ja'far Subhani 

Penerjemah 

: Ahmad Ghazali 

ISBN 

: 979-3515-84-8 

Bahasa Asli 

: Persia 

Jumlah Jilid 

: 1 

Tebal 

: 209 

Cetakan 

: I 

Tahun Terbit 

: 2006 

Oplah 

: 2000 


B elakangan ini masyarakat muslim di Tanah Air dihebohkan oleh berita-berita 
tentang "nabi terakhir" dan "nabi baru". Sebagian masyarakat mengecamnya, 
bahkan bertindak anarkis. Bagaimana pokok persoalannya? Benarkah risalah 
(kerasulan) dan nubuwah (kenabian) itu berbeda? Mengapa ada yang meyakini adanya 
nabi setelah Muhammad saw? Buku ini memberi bekal yang cukup bagi Anda untuk 
menyelesaikan masalah penting ini. Karya yang tak boleh dilewatkan. 


116 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 





£Tjfl 


KALAM FALSAFAH IRFAN 



Syi'ah A-Z 

Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Ja'far Hadi 
Husain Haddad 
Arab 

978-979-119-323-8 

1 

88 

I&II 

2007 & 2008 
2000 


B uku ini membicarakan hal ihwal Islam Syi'ah Dua Belas Imam yang bertolak 
dari masalah ushuluddin, furu'uddin dan akhlak dari para maksumin yang 
menjadi teladan manusia. Pembahasan yang ringkas namun padat informasi ini 
ditutup dengan kiprah muslim Syi'ah di berbagai belahan dunia. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 117 






Our Religion 

Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 


Ibrahim Amini 
Ahmad Ghazali 
Persia 

978-979-119-320-7 

1 

225 

I 

2007 


Oplah : 2000 


M asalah wahyu merupakan salah satu tema sentral dalam Islam. Banyak 
teori terkait dengan hal ini yang disampaikan oleh para ahli kalam atau 
para teolog. Yang jelas, disepakati bahwa akal manusia tidak mencukupi 
untuk mengenali dan menyembah-Nya. Buku ini berupaya untuk menjawab persoalan 
wahyu, hubungannya dengan akal, pandangan kaum agamawan dan para pemikir 
tentangnya, hingga persoalan akhlak. 


118 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 







era. ? - 


KALAM FALSAFAH IRFAN 



Alfabet Islam: Menyusuri Anak Tangga Kehambaan 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


\j 

Ibrahim Amini 
Alam Firdaus 
Persia 


ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


978-979-119-329-0 

1 

228 

I 

2008 

2000 


I ika manusia kehilangan visi, niscaya misi hidupnya pun tidak ada. Karena itulah 
kita perlu kembali ke akar. Buku ini mengajak Anda untuk memahami kembali 
agama Anda. Tema-tema yang ditawarkan dalam buku ini, baik yang bersifat 
Lsip-prinsip maupun cabang-cabang agama, akan menghidupkan visi dan misi 
hidup Anda. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 119 




Dunia Lain: Rukun Iman Kelima 


Judul Asli 

: d~\J> 


Karya 

: Ibrahim Amini 


Penerjemah 

: M. Ilyas 


Bahasa Asli 

: Persia 


ISBN 

: 978-979-119-343-6 


Jumlah Jilid 

: 1 


Nomor Jilid 

: - 


Tebal 

: 246 


Cetakan 

: 1 


Tahun Terbit 

: 2009 


Oplah 

: 2000 



P ara utusan Allah meyakini hari kebangkitan sebagai "suatu masa depan hakiki" 
ia niscaya ada. Keniscayaan ini dapat dibuktikan secara rasional-filosofis. Jika 
kehidupan, terutama, manusia dibiarkan begitu saja, kebaikan dan keburukan 
tidak ada nilainya. Kebaikan dan keburukan ada nilai eksistensialnya karena ia 
memastikan adanya pahala atau siksa. Buku ini menawarkan keyakinan eskatologis 
dengan gaya teologis-filosofis. Pembahasan meliputi pengertian jiwa, kematian, 
sakaratulmaut masalah kubur, alam barzakh, pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur, 
syafaat, timbangan amal, dan tema-tema menarik lainnya 


120 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 












Imam Khamenei 

Jf- 

yy 



mendara 


TAUHID 

ii e n g e j a 

KE NAB IAN 

ti.ld.kTui. 


CiLJA 


KALAM FALSAFAH IRFAN 



Mendaras Tauhid, Mengeja Kenabian 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


: Essence ofTawhid & Lessons from the Nahjul Balagha 
: Sayid Ali Khamenei 
: Fira Adimulya 
: Inggris 


ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 


: 978-979-119- 385-6 
: 1 


: 170 
: I 

: 2011 


Oplah : 2000 


S elama ini orang mungkin hanya mengenal tokoh Murtadha Muthahhari dan 
Ali Syariati sebagai ideolog Revolusi Islam Iran, padahal ada nama-nama lain 
yang turut memberi asupan ideologis atas berdirinya pemerintahan Islam Iran. 
Salah satunya adalah Sayid Ali Khamenei, yang sekarang jadi pemimpin tertinggi 
pemerintahan Republik Islam Iran. Buku ini merupakan kuliah-kuliah beliau ihwal 
tauhid dan masalah kenabian sebelum Revolusi Islam yang ikut berkontribusi atas 
tegaknya pemerintahan Islam. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 121 




Buana Tauhid: Jejak Tuhan di Alam Raya 

Judul Asli : 

Karya : Imam Ja'far Shadiq 


Penerjemah : Abdillah Ba'abud 


Bahasa Asli : Arab 


ISBN : 978-979-1193-93-1 

Jumlah : 1 

Nomor Jilid : - 
Tebal : 208 


Cetakan : I 


Oplah : 2000 

Tahun Terbit : 2011 

K ami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala 
wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri , hingga jelas bagi mereka bahwa al-Quran 
itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas 
segala sesuatu? (QS. Fushshilat [41]:53). Ayat Al-Quran ini mengisyaratkan kepada 
manusia bahwa tanda-tanda Tuhan ada di seluruh alam raya. Dan, di sinilah asyiknya 
kita menikmati Buana Tauhid: Jejak Tuhan di Alam Raya ini. Karena di dalamnya pembaca 
akan dituntun Imam Ja'far Shadiq, gurunya para pemuka mazhab fikih dan sufi, untuk 
menemukan betapa penciptaan alam raya ini penuh dengan hikmah dan tujuan. 


122 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 





- » 


Zafsir 

Holistik 

Kajian Seputar Re Iasi Tuhan, 
Manusia dan Alam 


Mnrladha Muthahhari 




KALAM FALSAFAH IRFAN 



"Tafsir Holistik": Kajian Seputar Relasi Tuhan, Manusia 


dan Alam 


Judul Asli 

: Man and Universe 

Karya 

: Murtadha Muthahhari 

Penerjemah 

: Ilyas Hasan 

Bahasa Asli 

: Inggris 

ISBN 

: 978-979-26-0712-3 

Jumlah 

: 1 jilid 

Nomor Jilid 

: - 

Tebal 

: viii + 790 

Cetakan 

: I 

Tahun Terbit 

: 2012 

Oplah 

: 1000 


B agi para pemikir dan filsuf, cara seseorang menyikapi seluruh fenomena eksistensi 
bergantung pada pandangan-dunianya. Tentang ini, pandangan-dunia terbagi 
menjadi pandangan-dunia Ilahiah dan pandangan dunia materialisme. Sampai 
sekarang dua pandangan-dunia ini saling bertarung untuk mencari konstituennya. 
Beruntunglah bagi kita, Murtadha Muthahhari, memerikan kepada kita perihal 
karakteristik dua pandangan-dunia tersebut dalam "Tafsir HolistikKajian Seputar 
Relasi Tuhan , Manusia , dan Alam ini. Dengan paparannya, kita dituntun secara kritis dan 

holistik untuk "menafsirkan" relasi Tuhan, manusia, dan alam. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 123 








KALAM FALSAFAH IRFAN 


Syi'ah: Ajaran dan Praktiknya 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


: Doctrines ofShia Islam: A Compendium oflmami Beliefs & Practises 
: Ja'far Subhani 

: Ali Yahya & Haidar Ali Azhim 
: Inggris 


ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 


: 978-979-1193-87-0 
: 1 


: 300 
: I 

: 2012 


Oplah : 2000 


B elakangan ini fenomena kekerasan atas nama agama semakin marak. Tidak 
hanya di Indonesia bahkan hampir di seluruh dunia. Ketika ditelisik, ternyata 
akar kekerasan ini di antaranya kesalahpahaman dalam menyikapi ajaran 
agama dan mazhab yang berbeda. Karenanya, di sinilah relevansi kehadiran buku 
Syi'ah: Ajaran dan Praktiknya. Penulisnya, Syekh Ja'far Subhani, memaparkan berbagai 
persoalan ushuluddin dan furu'uddin sebagaimana yang dipahami oleh Islam Syi'ah. 


124 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 




r'Tti 1 A. 


KALAM FALSAFAH IRFAN 



Prof. J. Subhani 


\V^*a&an 7"Cnfcang 

K v etuha(n3n l ^enanusiaarircbni |iari ^Vhir 


NurAI-Huda 


Nur Al-Huda 


Panorama Pemikiran Islam (Buku Pertama & Kedua) 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


Ja'far Subhani 
Mukthar Luthfi 
Persia 


ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Jil I (978-979-1193-38-2), Jil II (978-979-1193-39-9) 
2 

1&2 

Jil I (326 hal), Jil II (334 hal) 

I 

2013 

2000 


B erpikir untuk memilih keyakinan yang benar adalah hal yang sangat penting 
dalam kehidupan manusia. Pasalnya, memilih setiap keyakinan pastilah 
berpengaruh pada nasib dan perbuatan manusia. Termasuk perkara yang sangat 
penting dan dapat menentukan nasib dalam kebahagiaan seseorang adalah berpikir 
dalam urusan manusia, Tuhan, dan hari kebangkitan. Jika seseorang mengenali dirinya 
dengan benar dan mengungkap potensi-potensi serta perbendahaaran fitrah, dia dapat 
meraih kebahagiaan dan kemenangan. Karya Ja'far Subhani ini berupaya mengenalkan 
pemikiran dan pengenalan yang benar tentang Tuhan, manusia, dan hari akhir. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 125 










"Mazhab Kelima": Sejarah, Ajaran dan Perkembangannya 


Judul Asli 

: Shia 

Karya 

: Muhammad Husain Thabathaba'i 

Penerjemah 

: Ali Yahya 

Bahasa Asli 

: Inggris 

ISBN 

: 978-602-17068-7-9 

Jumlah Jilid 

: 1 

Nomor Jilid 

: - 

Tebal 

: 344 

Cetakan 

: I 

Tahun Terbit 

: 2013 

Oplah 

: 2000 


S elepas wafatnya Rasulullah saw, sejarah menyebutkan bahwa Islam terbagi 
dalam dua arus utama: madrasah sahabat dan madrasah Ahlulbait Nabi saw, 
yang dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Sangat disayangkan, 
sampai sekarang madrasah Ahlulbait masih kurang dikenal dan disalahpahami oleh 
sebagian muslim. Buku "Mazhab Kelima": Sejarah , Ajaran , dan Perkembangannya karya 
Prof. Muhammad Husain T. ini berusaha menggambarkan sekaligus menjelaskan 
identitas mazhab kelima yang sebenarnya, termasuk di antaranya pembicaraan asal 
usul perkembangannya, corak pemikiran keagamaan, berikut kebudayaan Islam 
dipandang dari perspektif mazhab kelima. 



126 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 





era. ? - 


KALAM FALSAFAH IRFAN 




intRn 

SEfTIESTfl 


Iman Semesta: Merancang Piramida Keyakinan 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


Muhammad Taqi Mishbah Yazdi 

Ahmad Marzuqi Amin 

Persia 

978-602-17068-5-5 

1 

596 

II 

2012 

2000 


S ebelum mendirikan suatu bangunan, siapa pun akan memulainya dengan 
mendirikan fondasi yang kokoh. Demikian pula bangunan agama pun harus 
didasarkan pada fondasi yang kokoh sehingga celah-celah yang mungkin rawan 
untuk diserang, ditutup dengan fondasi yang tangguh. Berangkat dari kesadaran 
pentingnya membangun fondasi kuat dalamberagama inilah, Muhammad Taqi Mishbah 
Yazdi menerbitkan karya teologis-filsufis, Iman Semesta: Merancang Piramida Keyakinan. 
Pembahasan berawal dari konsep agama dan relevansinya dengan kehidupan hingga 
isu-isu ketuhanan, kenabian, kepemimpinan dan hari akhir. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 127 







Cakrawala Syi'ah 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah (eks.) 


\j I 

Muhammad Ali Shomali 
Endang Z. Susilawati 
Persia 

978-602-17068-1-7 

1 

220 

I 

2012 

2000 


M eski sudah setua Islam itu sendiri, mazhab Syi'ah Imamiyah masih sering 
disalahpahami bahkan dianggap sesat oleh sejumlah kalangan. Lebih jauh 
lagi, mereka memvonis kafir kepada mazhab Syi'ah. Demi menjelaskan 
autentisitas mazhab, penulis Muhammad Ali Shomali, menyusun buku Cakrawala 
Syi'ah ini. Penulis memaparkan kompleksitas ajaran Syi'ah Imamiyah secara ringkas 
tetapi bernas, yang disajikan dalam enam pasal. Di antaranya adalah tiga ciri penting 
Syi'isme, yaitu spiritualitas, rasionalitas dan keadilan. 


128 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 











KALAM FALSAFAH IRFAN 




Final Conclusion: Petualangan Akal Menuju Keyakinan 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


The Final Conclusion: Your Journey to Certainty 
Dr. Hatem Abu Shahbah 
Ety Triana 
Inggris 

978-602-306-043-6 

1 

xiv + 404 

I 

2015 

2000 


K egiatan terpenting dalam kehidupan manusia ialah berpikir, merenung, dan 
memilih keyakinan yang benar. Studi-studi kasus dalam The Final Conclusion: 
Petualangan Akal Menuju Keyakinan karya Dr. Hatem Abu Shahba ini mengajak 
Anda memfungsikan secara optimal akal sehat yang dianugerahkan oleh sang Pencipta, 
Allah Swt. Pemikiran-pemikiran yang disajikan dalam buku ini didasarkan hanya pada 
dua hal, yaitu: yertama, akal sehat (deduksi logika), dan kedua, fakta-fakta dalam sejarah 
yang pasti dan akurat. Hal itu ditujukan kepada orang-orang dari segala latar belakang, 
kelas, dan tingkat pendidikan. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 129 







KALAM FALSAFAH IRFAN 



Dalam Dekapan Ilahi 

Kisah-Kisah 



"Segala sesuatu dajpng ke alam 
untuk sebuah pekt 
mempunyai kedui 
JikaAnda i 
bukan pada temi 
Anda telah melal 
- Kull Ahmad A< 


khusus. 

Msesuatu 

I 

in kesalahan." 


Husain Ali Tehrani 



Dalam Dekapan Ilahi: Kisah-Kisah "Penggila" Tuhan 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


Husain Ali Tehrani 
Ahmad Subandi 
Persia 


ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


978-979-26-0741- 

1 


xvi + 188 

I 

2015 

2000 


B uku ini merupakan kumpulan pengalaman irfani dari seorang tokoh irfan praktis 
bernama Kull Ahmad Agha. Kecintaannya terhadap tokoh-tokoh Ahlulbait 
seperti Imam Ali dan Imam Husain, telah menghasilkan pengalaman irfani 
yang layak kita reguk. Dengan model penceritaan yang khas, buku ini akan membawa 
pembaca kepada pengalaman spiritual yang luar biasa. 


130 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 






15 


Permasalahan 

FIKTH 


YANG HANGAT 

kontroversial 



15 Hangat Permasalahan Fikih yang Hangat dan Kontroversial 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 


j 

Ja'far Subhani 
Irwan Kurniawan 
Kalam 
Arab 


ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


978-979-1193-35-1 

1 


xii + 438 

III 

2013 

2000 


D alam risalah ini, penulis mencurahkan 15 Permasalahan Fikih yang muhim untuk 
diketahui oleh umat Islam dengan menggabungkan antara pandangan ilmiah yang 
kokoh, pandangan sosial kebangsaan, dan Bahasa toleransi demi menjabarkan 
sikap terhadap berbagai masalah fikih yang berbeda. Di antara permasalahan tersebut 
adalah: tambahan lafaz dalam azan subuh, bersedekap dalam salat, sujud di atas tanah, 
pernikahan temporer, kesaksian dalam talak, talak tiga sekaligus warisan dari orang kafir 
dan sejumlah permasalahan fikih yang muhim lainnya. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 131 





KALAM FALSAFAH IRFAN 


YANG 

SIJCI 

YANG 

MEMIMPIN 

Hdrtffflu Akiiii wmyu 


I A F A R. 5 U El IE A M I 


Yang Suci Yang Memimpin: Dialektka Akal dan Wahyu 


Judul Asli 

: (^) 3 


Karya 

: Ja'far Subhani 


Penerjemah 

: Nenden S. Artistiana 


Tema 

: Kalam-Falsafah-Irfan 

"IF mamah atau kepemimpinan adalah 

Bahasa Asli 

: Persia 

1 salah satu pembahasan teologis paling 
JLmendasar dan kontroversial yang 

ISBN 

: 978-602-306-007-1 

selalu melahirkan berbagai pandangan 

Jumlah Jilid 

: 1 

dan pendapat sejak masa permulaan Islam 

Nomor Jilid 

: 306 

hingga kini. 

Tebal 

: xxxii + 178 

Syi'ah dan Ahlusunnah senantiasa 

Cetakan 

: I 

membahas dan mengkaji topik ini dengan 
berbagai pendekatan fikih, teologis, irfan. 

Tahun Terbit 

: 2018 

tafsir dan historis. Mereka kemudian saling 

Oplah 

: 500 

mengkritisi pandangan masing-masing. 

Harga 

: Rp 60.000,- 

Dengan demikian, imamah dan ishmah 
Imam termasuk dalam pembahasan utama. 


Syi'ah meyakini Imam sebagai pewaris, wasi, penjaga dan penjelas ajaran-ajaran Nabi 
saw serta maksum dari segala jenis dosa dan salah sehingga wajib untuk mengenalnya. 

Buku karya Ja'far Subhani ini ditulis dalam kaitannya dengan pembahasan tersebut 
dan mengkaji secara lengkap berbagai lika-liku pembahasan, terutama tentang ishmah 
(kemaksuman) Imam. 




132 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 










FIKIH 


AL-HUDA 

M a k a 

♦ 

J 


fittrdua 



Maka Bertahajudlah 

Judul Asli : The Night Prayer (Salat al-Layl): Merits and Method 

Karya : Ansariyan Publications 

Penerjemah : Muhammad Andi 

ISBN : 979-3515-38-4 

Tema : Fikih 

Bahasa Asli : Inggris 

Jumlah Jilid : 1 

Tebal : 160 

Cetakan : I-XIII 

Tahun Terbit : 2005 - 2008 

Oplah : 1000 - 3000 

dakah waktu di luar salat wajib yang sangat diperhatikan Allah? Adakah 
waktu khusus bagi orang-orang tertentu untuk 'curhat' di hadapan-Nya? 
Tengah malam hingga dini hari adalah waktu khusus bagi orang-orang yang 
intim dengan Allah. Tahajud adalah ritualnya. Buku ini menyadarkan kita betapa Allah 
telah mengundang kita untuk berduaan dengan-Nya. 




Be r 

t aha 


134 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 





Fikih Perempuan 

Judul Asli 


Karya 

Muhammad Wahidi 

Penerjemah 

Hayati Muhammad 

ISBN 

979-3515-54-6 

Tema 

Fikih Praktis 

Bahasa Asli 

Persia 

Jumlah Jilid 

1 

Tebal 

Cet I&n (146 hal), Cet III&IV (144 hal) 

Cetakan 

I-II-III-IV 

Tahun Terbit 

Cet. I & II (2006), Cet. Ill (2007), Cet IV (2012) 

Oplah 

2000 


B uku Fikih Perempuan hadir untuk membahas tema-tema keperempuanan seperti 
masalah haid, nifas, istihadah dan seterusnya. Disusun berdasarkan fatwa ulama 
terkemuka, Imam Khomeini, dan diselaraskan dengan fatwa penerusnya. Imam 
Khamene'i, karya Muhammad Wahidi ini "wajib" dipelajari oleh setiap muslimah. 
Atau siapa saja yang tertarik untuk mengetahui fikih khas perempuan. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 135 




I nilah sebuah buku manual sederhana berisikan tuntunan praktis haji yang 
dilengkapi dengan gambar-gambar berdasarkan fatwa Imam Khamenei. 


136 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 





MAT 


FIKIH 


Salat Jumat Itu Wajib: Titik Temu Mazhab-Mazhab Islam 

Judul Asli : ktoJd 

Karya : Muhammad Ali Taskhiri 

Penerjemah : Ja'far Jamalulail 

Tema : Fikih 

Bahasa Asli : Arab 

ISBN : 978-979-119-309-2 

Jumlah Jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : 260 


Cetakan 


Tahun Terbit 


I slam mewajibkan salat Jumat. Semua mazhab Islam sepakat mewajibkannya meski 
terdapat perbedaan elementer dalam detailnya. Buku ini mencoba membahas 
persamaan dan perbedaan antara Sunnah dan Syi'ah ihwal sejarah dan tata cara 
pelaksanaan salat Jumat. Dengan metode komparasi, diharapkan bisa menambah 
saling pengertian antara kedua mazhab besar: Ahlusunnah dan Syi'ah Dua Belas Imam. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 






FIKIH 


Salat Hajat 

Judul Asli 

Karya 

Tema 

Bahasa Asli 


Salman Nano & Tim Al-Huda (Penyusun) 

Fikih 

Arab 


ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


978-979-119-326-9 

1 

250 

I 

2008 

2000 


S elain bisa menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah, salat juga bisa 
menjadi sarana menyelesaikan persoalan hidup, sosial, ekonomi, keluarga, dan 
sebagainya. Itulah Salat Hajat. Banyak yang telah memberikan kesaksian akan 
keampuhan salat Hajat. Anda hanya perlu memilih cara yang telah dihidangkan secara 
rinci dalam buku ini. 


138 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 









FIKIH 


r?t~ ;.•:'••/»„ ■&*&*£— '"«■»•« ■r-'-v -p- 

I :: -. • ^ : '• ■? /: • £ 

. / ^y 


■ 5 ^-,_/, 

■**Yjy ■? m 


\»k*>'M ' I 

^#1 


Ayj.tnll.ili dU ! zkmo 1rtfflm All KlimuciU-i 
$obI iBwnb Seputar Fikih .Prakifi Ahlulbait 


\\Him I Tali 11I I ly 1 1111^i 
im.aiii All Kliunnikh'j 





T 


FATWA 

FATWA 

2 




Fatwa-Fatwa 1: Soal-Jawab Seputar Fikih Praktis Ahlulbait 
Fatwa-Fatwa 2: Soal-Jawab Seputar Muamalah Ahlulbait 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Jumlah Halaman 
Cetakan 
Oplah 

Tahun Terbit 


Ayatullah Uzhma Imam Ali Khamenei 

Muhsin Labib 

Fikih 

Arab 

978-979-3515-267 

2 

1&2 

Jilid I (440 hal), Jilid II (474 hal) 

I 

3000 

2005 & 2008 


F ikih Islam mengajarkan bahwa seorang mukalaf yang tak mampu berijtihad 
hendaknya dalam melakukan amal lahiriah mengikuti (bertaklid) fatwa mujtahid 
yang memenuhi syarat. Dengan bertaklid, maka beban syar'i (dzimmah) seorang 
mukalid terlepas dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab syar'i mujtahid yang 
memfatwakannya. Buku yang sedang Anda pegang ini merupakan himpunan fatwa 
jilid 1 dari Ayatullah Uzhma Imam Ali Khamenei—seorang mujtahid kontemporer 
yang memenuhi syarat—menyangkut persoalan ibadah sehari-hari, mulai dari taharah 
hingga masalah khumus. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 139 



FIKIH 



ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


978-979-119-355-9 

1 


viii + 156 
I 

2009 

2000 


S alat adalah amalan yang akan dihisab pertama kali oleh Allah Swt sebelum amalan 
lainnya. Jika salatnya diterima, tentunya ia akan berefek kepada amal perbuatan 
lainnya. Karena itu, memerhatikan seluruh hukum, adab dan rahasia salat sedapat 
mungkin mesti dilakukan para pelaku salat. Diawali dengan buku Metafisika Salat, 
Fisika Salat, Muhammad Wahidi mengajak kaum muslim untuk memeriksa ulang 
amalan-amalan salat mereka melalui buku ini. Jika Metafisika menekankan matra 
batin dan Fisika terfokus pada aspek fikihnya, buku ini membawa pelaku salat kepada 
persoalan-persoalan lain khususnya hukum kesunahan dan kemakruhan salat. 


140 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 



















FIKIH 



Fisika Salat 


Judul Asli : 

A ZJD 3 

Karya : 

Muhammad Wahidi 

Penerjemah : 

Zayadi 

Tema : 

Fikih 

Bahasa Asli : 

Persia 

ISBN : 

978-979-119-360-3 

Jumlah Jilid : 

1 

Nomor Jilid : 

- 

Tebal : 

viii + 156 

Cetakan : 

I 

Tahun Terbit : 

Oktober 2009 

Oplah : 

2000 


I slam terdiri dari ajaran akidah, syariat dan akhlak. Sebagian ulama membagi syariat 
kepada dua yakni syariat lahir dan syariat batin. Syariat lahir termanifestasi dalam 
fikih. Sementara syariat batin terekspresi dalam tasawuf atau irfan. Fokus bahasan 
Fisika Salat menekankan pada aspek fikihnya yang meliputi taharah, gerak dan bacaan 
salat, serta aspek-aspek ragawi lain dalam salat yang disepakati oleh para ulama 
mazhab Ahlulbait. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 141 




Beranda Salat: Aspek Lahir-Batin, Taharah & Najasat 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Muhammad Wahidi 
Salman Fadhlullah 
Fikih 
Persia 

978-979-119-368-9 

I 

I 

238 

I 

2010 

2000 


P erintah syariat terpenting dalam Islam adalah salat, yang diawali dengan taharah 
dalam bentuk wudu, tayamum, ataupun mandi besar (junub). Taharah lahiriah 
berfungsi untuk menyucikan najis-najis yang mungkin masih melekat pada tubuh 
seorang pelaku salat. Taharah jenis ini berurusan dengan masalah batal atau tidaknya 
salat. Akan tetapi, taharah batiniah pun perlu diskondisikan guna mendapatkan 
pengabulan dari Zat yang Disembah itu sendiri. 


142 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 



FIKIH 


ALrUrtwv 


PROI DR MUHHMUflD BSHIF MlSsNt 



R KTH RFI FIKIH 

& 

Keddkterhn Modern 


Misteri Nyawa: Antara Fikih & Kedokteran Modem 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Muhammad Ashif Muhsini 
Irwan Kurniawan 
Fikih Kedokteran 
Arab 

978-979-119-364-1 

1 

152 

I 

2010 

2000 


A pakah kematian itu? Apakah hilangnya fungsi jantung pada manusia ataukah 
disfungsinya otak? Dalam buku ini penulis, seorang mujtahid senior Tajikistan, 
mengatakan bahwa dirinya "mengutip pandangan-pandangan para dokter 
ahli seputar definisi kematian menurut kedokteran yang dimuat dalam edisi ke-10 seri 
berkala al-munazhzhamah al-islamiyyah li al-'ulum ath-thibbiyyah, Kuwait". Buku 
ini membedah definisi kematian dari kedokteran modern dan pandangan hukum fikih 
dari si penulis. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 143 




FIKIH 


AL-HUDA 


SALAT 


JUMAT 

Menurut 

SUNNBSY1AH 




Salat Jumat Menurut Sunni-Syi'ah 

Judul Asli : 

Karya : Muhammad Ali Taskhiri 

Penerjemah : Ja'far Jamalulail 

Tema : Fikih Perbandingan 

Bahasa Asli : Arab 


ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


978-979-119-372-6 

1 

260 

I 

2010 

2000 


P ada dasarnya, setiap ibadah dalam Islam beriringan dengan dimensi sosial. 
Salat fardu harian, misalnya, yang ditegakkan secara berjamaah tentu memiliki 
dimensi spiritual dan sosial yang lebih intens ketimbang dilakukan secara sendiri- 
sendiri. Dalam salat Jumat, ibadah ini bukan sekadar mencakup dimensi sosial tetapi 
juga menjangkau matra politik. Buku ini mencoba menghimpun berbagai keutamaan 
dari salat Jumat dalam perspektif dua mazhab besar Islam: Ahlusunnah dan Syi'ah. 


144 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 



FIKIH 


AL-HUDA 


M a 



ficrdua 

dengan 

Tuhan 



Maka Bertahajudlah: Berdua dengan Tuhan 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Oplah 

Tahun Terbit 


The Night Prayer: Merits and Method 

Muhammad Andi 
Fikih 
Inggris 
979-3515-38-4 
1 

vi + 160 halaman 
XIV 
1000 
2010 


B uku kecil ini menguraikan tata cara melakukan ibadah salat tahajud atau salat 
malam yang bersandar pada riwayat Ahlulbait. Dilengkapi dengan sejumlah 
dalil dan terjemahan doa-doanya, buku ini diharapkan mampu membekali 
muslimin untuk mengamalkan salat malam. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 145 





Daras Fikih: Ringkasan Fatwa Imam Ali Khamene'i 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


fi ^ 1 J’jy ' 1 

Muhammad Ridha Musyafiq Pur 

Marzuki Amin 

Fikih 

Persia 

978-979-119-383-2 

1-2 


Jil I (304 Hal), Jil II (444 Hal) 
I&II 

Jil I (2010), Jil II (2013) 

Jil I (3000 eks), Jil II (2000 eks) 


S ebagian orang salah memahami fikih sebagai sesuatu yang kadang bertentangan 
dengan akhlak. Padahal akhlak dan fikih adalah dua pola penerapan iman. Fikih 
merupakan penerapan lahiriah, sementara akhlak adalah penerapan batiniahnya. 
Buku ini adalah buku fikih yang representatif karena disusun oleh seorang ulama 
handal, Muhammad Ridha Musyafiqi Pur, yang memiliki hak dan kualitas serta 
lisensi dari fakih yang diterima secara mutlak, Ayatullah Uzhma Imam Ali Khamene'i. 
Penyusun telah meringkas fatwa-fatwa Imam Khamene'i terkait dengan persoalan- 
persoalan ibadah sejak taklid hingga amar makruf dan nahi mungkar. 


146 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 











Fatwa Resmi Syi'ah Terhadap Simbol Ahlusunnah 


Judul Asli 
Karya 

Penerjemah 

Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Oplah 

Tahun Terbit 


; ddd* ^JlAI JjLa 4 j d-w * Ij (^\y3 

: Dr. Mohammad Hasan Tabra'iyan & Dr. Syekh Mohammad 
Mahdi Taskhiri 
: Musa Mouzawir 
: Fikih 
: Persia 

: 1 

: 145 
: I 

: 2000 
: 2012 


S alah satu tuduhan kepada kaum Syi'ah adalah penghinaan dan pengutukan 
kepada sebagian istri dan sahabat Rasulullah saw. Tuduhan tersebut tentu 
perlu dibuktikan. Terkait dengan hal itu, Pemimpin Revolusi Islam Iran Imam 
Ali Khamenei telah memberikan fatwa resmi haramnya menghina simbol-simbol 
keagamaan seperti Ahlusunnah. Buku ini berisikan fatwa fenomenal ini, yang 
dikeluarkan tahun 2011, yang disertai berbagai respon positif dari para ulama kedua 
mazhab. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 147 








'Supersalat": Fikih 5 Salat Fardu dalam 3 Waktu 


Judul Asli 

: "Supersalat": Fikih 5 Salat 

Karya 

: Muhammad Babul Ulum 

Penerjemah 

: - 

Tema 

: Fikih 

Bahasa Asli 

: Indonesia 

ISBN 

: 978-979-26-0721-5 

Jumlah jilid 

: 1 

Nomor Jilid 

: - 

Tebal 

: vi + 300 

Cetakan 

: I 

Oplah 

: 2000 

Tahun Terbit 

: 2013 


B uku "Supersalat": Fikih 5 Salat Fardu dalam 3 Waktu sesungguhnya hasil 
penelitian tingkat strata dua sang penulis. Ia ditulis untuk memberi solusi 
kepada mereka yang sering terkendala dalam hal boleh-tidaknya menjamak 
salat. Melalui metode takhrij hadis, pembaca dapat menyimpulkan bahwa Islam 
ternyata sangat fleksibel dan progresif dalam menjawab kebutuhan umatnya. 


148 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 













FIKIH 



Fikih 

MU AM A 

Kumpulan Fatwa Kontemporer 


NURAL-HUDA 

Imam Ali Khamene'i 


“Ketika kita meneliti penyebab banyak perubahan sosial 
dan pergolakan politik, kita akan menemukan tanda-tanda kehadirannya 
dan cita-cita utamanya”. 

- Imam Ali Khamane’i 


Fikih Muamalah: Kumpulan Fatwa Kontemporer 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Imam Ali Khamenei 

Ahmad Marzuki Amin & A. Hafidh Alkaf 

Fikih 

Arab 

978-602-306-050-4 

1 

xxxiv + 180 

I 

2015 

2000 


U mumnya, fikih Islam dibagi dua: pertama, fikih ibadah yang mengatur tata 
cara ibadah seperti taharah, salat, puasa, zakat, khumus, dan haji; kedua, 
fikih muamalah yang mengatur hubungan sesama manusia dalam hal 
kepemilikan, harta, jasa dan pertukaran lainnya. Biasanya, fikih muamalah mempunyai 
ruang lingkup yang luas, luwes, dan dinamis. Buku ini merupakan kumpulan fatwa 
kontemporer terkait dengan fikih muamalah yang dikeluarkan oleh seorang mujtahid 
agung dan fakih besar saat ini, yakni Imam Ali Khamene'i. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 149 





FIKIH 

PRAKTIS 


Untuk pemuia 


Ml' I IA MMAl “K II IN Fa I A11 ZALSI. I I 


Fikih Praktis untuk Pemuia 


Karya : Muhammad Husain Falah Zadeh 

Penerjemah : Emi Nurhayati 

Tema : Fikih 


Bahasa Asli : Persia 


Jumlah jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : xxvi + 287 

Cetakan : I 


Tahun Terbit : 2015 


S ebagai konsekuensi dari akidah, setiap muslim yang sudah mencapai usia taklif (mukalaf) 
dituntut untuk menjalankan kewajiban agamanya dengan benar. Untuk menjalankan 
kewajibannya tersebut, mukalaf bisa (i) melakukan ijtihad (dengan merujuk langsung 
kepada sumber-sumber syariat). Pelakunya disebut mujtahid; (ii) bertaklid, yakni mengikuti 
seorang fakih (seorang ahli fikih). Buku ini merupakan kompilasi fatwa fikih praktis dari seorang 
mujtahid dan fakih kenamaan, yakni Imam Khomeini—semoga Allah merahmatinya. Dengan 
menyertakan sejumlah fatwa dari penerusnya Imam Ali Khamene'i, diharapkan buku ini bisa 
menjadi pemandu amalan sehari-hari muslim dan penambah khazanah fikih Islam yang dinamis. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 












Etika Islam: Dari Kesalehan Individual Menuju Kesalehan Sosial 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Guruh-e Akhlaq 
Ilyas Abu Haidar 
Akhlak 
Persia 

979-96439-4-5 

1 

274 halaman 
I 

2003 

3000 


K esalehan individu identik dengan hubungan seseorang secara pribadi kepada Allah 
Swt. Ia melakukan ibadah yang pahalanya hanya untuk dirinya sendiri, tetapi manfaat 
ibadah yang dilaksanakannya tidak dirasakan secara langsung dan berkaitan dengan 
kepentingan orang banyak. Sementara ibadah sosial identik dengan hubungan seseorang 
dengan sesama manusia, dan sekaligus hubungan manusia dengan Allah. Ibadah sosial lebih 
mengutamakan kepentingan orang lain, tetapi berdampak positif juga bagi dirinya sendiri. Buku 
ini secara khusus mengulas metode-metode khas Islam dalam membangun kesalehan-kesalehan 
sosial atau etika Islam secara lengkap. 


152 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 









Belajar Sambil Bermain (1-4) 

Judul Asli : The Childrens Book on Islam (1) 

Karya : Ibrahim Amini 

Penerjemah : Sulistyawati 

Bahasa Asli : Inggris 

Jumlah Jilid : 4 

Nomor Jilid : Is/d4 

Tebal : 108 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2003 


Oplah (eks) 


: 3000 


S erial Belajar Sambil Bermain adalah karya edukasi yang dipersembahkan 

oleh sang penulis, Ibrahim Amini. Perhatiannya atas dunia pendidikan Islam 
bagi anak menjadikannya terpanggil untuk menulis buku tersebut dengan 
memerhatikan tingkatan usia. Untuk jilid 1, cocok untuk pelajaran dari kelas 1-2 SD 
dengan pendampingan guru dan orang tua. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 153 





YT 




ft 




:Morai 

ISC, I 'M 


Filsafat Moral Islam 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


Murtadha Muthahhari 

Muhammad Babul Ulum & Edi Hendri M. 

Arab 


ISBN 

Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


979-7120-84 

1 

238 

I 

2004 

2000 


M akin disadari bahwa solusi bagi krisis multidimensi yang melanda negeri 
kita saat ini tidak bisa hanya dengan reformasi struktural dan ekonomi 
saja. Akan tetapi, ia menuntut sebuah solusi yang bersifat lebih substansial 
berupa revolusi seluruh komponen bangsa. Karena seluruh perangkat struktual, 
kultural, ekonomi serta agama dan sebagainya, akan sia-sia bila tidak dibarengi dengan 
komitmen moral yang kokoh. Moral yang kokoh meniscayakan adanya paradigma 
moral yang kokoh pula. Di sinilah urgensi buku ini bagi kita untuk mempertanyakan 
kembali penjelasan perbuatan-perbuatan moral manusia yang dianggap sudah tinggal 
pakai. 


154 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 




Etika Keseharian 



Santunlah: Etika Keseharian 


Judul Asli 

Karya 

Penerjemah 

ISBN 

Tema 

Bahasa Asli 
Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Tim Akhlaq 
Ilyas Abu Haidar 
979-3502-32-0 
Akhlak 
Persia 
1 

231 

I 

2005 

2000 


K ata orang bijak, jangan perlakukan orang lain dengan sikap yang Anda sendiri 
tidak suka diperlakukan seperti itu. Bersikap santun dan berperilaku sopan 
memang dambaan setiap orang. Tapi, karena rambu-rambunya terkadang 
kurang jelas, maka yang terjadi dalam realitas sosial adalah kebalikannya. Buku ini 
berusaha untuk merumuskan rambu-rambu kesantunan yang belakangan ini mulai 
hilang di tengah masyarakat kita. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 155 





ir^ -Ml v 




AKHLAK 




*1 Ml.ll* 


akhlak 

untuk 

semua 



H , Mather! 


Akhlak untuk Semua 


Judul Asli 

Karya 

Penerjemah 

ISBN 

Tema 

Bahasa Asli 
Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


Husain Mazaheri 
M. Ilyas 
979-3515-55-4 
Akhlak 
Persia 
1 

141 

I 

2005 

2000 


H idup bermasyarakat tentu bukan perkara yang mudah, hal ini merupakan 
perkara yang tidak boleh disepelekan. Menjaga akhlak dalam hidup 
bermasyarakat adalah hal yang sangat penting. Buku ini menyajikan 
kehidupan berakhlak, seraya mengaitkannya dengan fikih, agar hubunganbaik dengan 
orang lain selalu terjalin dengan harmonis sehingga menciptakan rasa cinta, damai dan 
tenteram di antara masyarakat. 


156 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 




Hikayat-Hikayat Hikmah 


Judul Asli 

Karya 

Penerjemah 




Habibullah Syarif Kasyani 
M. Ilyas 


ISBN 

Tema 

Bahasa Asli 
Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


979-3515-51-3 

Akhlak 

Arab 

1 

275 

1 

2005 

2000 


K isah-kisah yang terdapat dalam buku ini sangatlah menarik karena kesemuanya 
merupakan kisah nyata yang dinukil dari hadis dan riwayat yang cukup 
autentik sumbernya, sekaligus juga kisah-kisah yang sarat dengan hikmah dan 
pengetahuan Islam. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 157 




m c n j a d i 


ALrBUlM 



Orangtua 

DENDIDIK 


Menjadi Orangtua Pendidik: Untuk Orangtua Yang Tidak 
Hanya Melahirkan 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
ISBN 

Bahasa Asli 
Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Jjjlwb Jjb l)Lj^4 j 4j>bJ I 

Reza Farhadian 
Endang Z.S. 

979-3502-33-9 

Farsi 

1 

180 

I 

2005 

2000 


M enyayangi anak adalah sebuah aktivitas hewani yang bersumber dari naluri. 

Namun mendidik anak lebih dari itu. Mendidik adalah aktivitas insani 
yang kudus. Karena itu, menjadi ayah dan ibu tidaklah sempurna bila 
tidak menjadi pendidik. Buku ini menyadarkan kita akan tanggung jawab pendidikan 
terhadap anak menurut tuntunan Islam. 


158 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 




Jagad Diri 

Judul Asli 


Karya 

Muhammad Taqi Mishbah Yazdi 

Penerjemah 

Ali Ampenan 

ISBN 

979-3515-62-7 

Tema 

Filsafat Akhlak 

Bahasa Asli 

Persia 

Jumlah Jilid 

1 

Tebal 

178 

Cetakan 

I 

Tahun Terbit 

2006 

Oplah 

2000 


T azkiyah al-nafs (penyucian jiwa) merupakan dambaan yang dicita-citakan oleh 
setiap pribadi yang hatinya telah diterangi oleh cahaya makrifat dan iman. 
Setiap orang yang telah memahami urgensi tazkiyah al-nafs serta meyakini 
bahwa keberhasilan dan kesuksesan yang sesungguhnya tak akan mudah untuk diraih 
melainkan dengan penyucian jiwa, pasti akan mengerahkan semua daya dan upaya 
untuk meraihnya. Buku ini akan memandu dengan perspektif filosofis. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 159 






Stop Anarkisme: Kode Etik Amar Makruf Nahi Mungkar 


Judul Asli 

Karya 

Penerjemah 


j! 4j J*\ 

Murtadha Muthahhari 
Salman Fadhlullah 


ISBN 

Tema 

Bahasa Asli 
Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


979-3515-77-5 

Akhlak 

Persia 

1 

143 

I 

2006 

2000 


B ayangkan bila dialog digusur dengan teror, wacana diganti dengan fatwa "sesat" 
dan ajakan persatuan disambut dengan pengkafiran! Sudah saatnya bagi kita, 
siapa pun, untuk memerhatikan rambu-rambu moral dan legal amar makruf dan 
nahi mungkar agar tidak mencederai citra Islam. Buku ini akan memandu pembaca ke 
arah sana. 


160 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 




Al-mUIH 

M.T, Miihbih Yazdl 

Q 


meruru 




Meniru Tuhan: Antara "Yang Terjadi" 
& "Yang Mesti Terjadi" 


Judul Asli 

Karya 

Penerjemah 

ISBN 

Tema 

Bahasa Asli 


Muhammad Taqi Mishbah Yazdi 

Ammar Fauzi Heriyadi 

979-3515-65-1 

Filsafat Akhlak 

Persia 


Jumlah Jilid : 1 

Tebal : 242 

Cetakan : 1 

Tahun Terbit : 2006 

Oplah : 2000 


B egitu banyak kesalahpahaman tentang etika dan akhlak yang harus diluruskan 
sesuai dengan wahyu yang suci dan nalar yang paripurna. Begitu banyak buku yang 
serta merta mengajarkan cara berakhlak tanpa mengajarkan cara merancang akhlak 
yang selaras dengan hakikat kemanusiaan. Buku ini terasa luar biasa karena mempersilakan 
Anda untuk mendesain akhlak Anda sendiri, bukan karena rayuan surga dan ancaman 
neraka, namun karena ia merupakan intisari dari ke-insan-an yang utuh. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 161 






AKHLAK 


.‘ V • V*, * / 


<1J lilLllli 


ANAKMU 

AMAMATNYA 



RUMAU 5E&A6AI 
5EK0LAU UTAMA 


Anakmu Amanat-Nya: Rumah Sebagai Sekolah Utama 


Judul Asli : Principles of Upbringing Children 

Karya : Ibrahim Amini 

Penerjemah : M. Anis Maulachela 

ISBN : 979-3515-60-0 

Bahasa Asli : Inggris 

Jumlah Jilid : 1 

Tebal : 405 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2006 


Oplah 


: 2000 


B anyak anak-anak mengalami kecanduan narkoba, berwatak liar, asosial, bahkan 
menjadi kriminal. Sebagian besar penyebabnya adalah kelalaian orang tua. Salah 
memperlakukan anak berarti mengabaikan amanat Allah. Bagaimana dengan 
Anda? Buku ini akan menuntun Anda bagaimana menjadi orang tua. Tak berlebihan 
jika buku ini diremondasikan juga para pemuda pemudi yang akan meniti pernikahan. 


162 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 


' ' _ 


AKHLAK 


i h i n A 


jf/i 

CKaN ' 1 


v 


Tm 



ENDIDIK 



Agar Tak Salah Mendidik 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
ISBN 


: CUj y j 
: Ibrahim Amini 

: Ahmad Subandi & Salman Fadhlullah 
: 979-3515-87-2 


Tema 


: Pendidikan 


Bahasa Asli 


: Farsi 


Jumlah Jilid : 1 

Tebal : 420 


Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2006 


Oplah 


: 2000 


O rangtua yang bijak akan berusaha keras mengatasi masalah kenakalan remaja 
dengan mempelajari kiat-kiat praktis dan alternatif untuk memberikan 
pendidikan tanpa harus bergantung pada lembaga-lembaga pendidikan 
formal yang telah menjadi simpul kapitalisme, yang boleh jadi, hanya memberikan 
pendidikan duniawi semata. Buku ini akan mengantarkan pembaca untuk menjadi 
orang tua pendidik agar mereka agar tak salah mendidik. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 163 



AKHLAK 


'■ "D "*y7 


V i 


Jangan Tobat Bila Tak Percaya Akhirat 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 


AjylSl c-A ^ 
Muhammad Mujahidi 
Muhammad Ilyas 
Akhlak 
Arab 


ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 


918-979-119-321-4 

1 


Tebal :258 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2007 

Oplah : 2000 


P embahasan seputar tobat merupakan pembahasan yang abadi, "seabadi" 
eksistensi manusia itu sendiri. Buku ini menceritakan hal ihwal tobat yang 
menarik untuk diselami. Di sini pembaca akan menemukan bahwa perbuatan 
dosa jika itu terus-menerus dilakukan, akan sangat berbahaya bagi diri, keluarga, 
apalagi bagi orang lain. Bahkan, ia akan merusak keimanan kita. Buku ini layak menjadi 
pendamping Anda. 


164 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 









AKHLAK 


of /■ 

lv : C 


Tm 


Daur Ulang Jiwa 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Mujtaba Misbah 
Zayadi 

Filsafat Akhlak 
Persia 

978-979-119-322-1 

1 

206 

I 

2008 

2000 


D aur Ulang Jiwa adalah karya yang menguraikan prinsip-prinsip akhlak atau 
etika yang selayaknya diperhatikan oleh manusia. Mempelajari prinsip-prinsip 
akhlak seperti pernyataan-pernyataan moral, ide tentang jiwa, masalah baik- 
buruk secara moral, dan seterusnya akan memudahkan pembaca untuk menyusun 
prinsip-prinsip etika sebagai kiat-kiat untuk memulai menata jiwa sehingga terlahir 
menjadi manusia yang rasional dan etis. Karya filsuf asal Iran ini patut untuk dikaji 
oleh para peminat filsafat atau pembaca umum. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 165 









AKHLAK 


Mencontoh Para Wali 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Morals and Manners of the Holy Imams 

M.Z. Hasan Amruhi 

Satrio Pinandito 

Akhlak 

Inggris 

978-979-119-344-3 

1 

346 

1 

2009 

2000 


A da dua ranah pembahasan akhlak, yang pertama ranah teoretis dan yang kedua 
ranah praktis. Ranah teoritis merupakan konsumsi komunitas terbatas seperti para 
pemikir filsafat akhlak atau etika atau yang menggandrungi pembahasan rasional 
spekulatif. Ranah kedua merupakan asupan gizi rohani bagi sebagian besar masyarakat 
yang tidak menyukai penjelasan yang serba rumit mengenai akhlak dengan pendekatan 
kisah. Tujuan buku ini adalah menghadirkan akhlak sempurna para wali dari keluarga 
Muhammad saw melalui pendekatan teoritis 


166 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 




Tirani Diri: Diagnosis Dosa & Terapinya 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 






Ridha Ramadhani Jailani 
Ahmad Subandi 


Akhlak 


Persia 


978-979-119-361-0 

1 


356 

I 

2009 

2000 


D alam surah Al-Nas, Allah memperkenalkan diri-Nya sebagai rabb, malik, dan 
ilah-nya manusia dan tentunya segenap makhluk. Salah satu fungsi rabb adalah 
mengeluarkan berbagai hukum yang sejatinya bertujuan untuk membantu 
spiritual manusia agar sampai kepada-Nya. Inilah nilai penting buku ini. Pembaca 
akan dituntun untuk memahami bahwa pelanggaran terhadap hukum Allah Swt, baik 
hukum fikih maupun hukum akhlak, akan melahirkan berbagai kesulitan, musibah, 
keterbelengguan, dan menyebabkan umat manusia menghadapi sejumlah persoalan. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 167 




y- v 








AKHLAK 





Graha Takwa 

Judul Asli 


Karya 

Muhsin Kharazi 

Penerjemah 

Husein Haddad & M. Ilyas 

Tema 

Akhlak 

Bahasa Asli 

Arab 

ISBN 

978-979-119-369-6 

Jumlah Jilid 

1 

Nomor Jilid 

- 

Tebal 

210 

Cetakan 

I 

Tahun Terbit 

2010 

Oplah 

2000 


T akwa sangat penting dan dibutuhkan dalam setiap kehidupan seorang muslim. 
Namun masih banyak yang belum mengetahui hakikatnya. Syekh Kharazi, 
sebagai orang yang mendalami dunia syair dan suluk, memberikan laporan 
secara detail istana takwa melalui syarahnya terhadap khotbah "Orang-Orang 
Bertakwa" dari Nahj al-Balaghah-nya Imam Ali, sebuah khotbah yang memesona sang 
pendengar. 


168 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 







MANAJEMEN 

NAFSU 


Manajemen Nafsu 

Judul Asli 


Karya 

Imam Khomeini 

Penerjemah 

Salman Fadhlullah 

Tema 

Akhlak 

Bahasa Asli 

Arab 

ISBN 

978-979-119-373-3 

Jumlah Jilid 

1 

Nomor Jilid 

- 

Oplah 

114 

Cetakan 

I 

Oplah 

2000 

Tahun Terbit 

2010 


P ara filsuf muslim membagi alam ini menjadi tiga: alam akal, alam mitsal dan alam 
materi. Alam akal adalah alam yang tidak berbentuk tetapi tidak berbeban, alam 
mitsal (barzakh) adalah alam yang berbentuk tetapi tidak berbeban. Sementara alam 
materi alam alam yang berbentuk dan berbeban. Roh manusia tentunya masuk pada alam 
akal, sementara tubuhnya berada pada alam materi. Lantas nafsu (al-nafs) di mana? Sebuah 
teori etika menyebutkan bahwa nafsu berada di antara roh dan jasad. Kecuali nafsu yang 
dirahmati Tuhannya, nafsu cenderung mengarah kepada keburukan moral. Di sinilah 
pentingnya membaca buku ini agar kita mampu mengelola nafsu. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 169 







Tikai Ego & Fitrah 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Man's Dual Inclinations: An Islamic Approach 

Muhyiddin Hairi Syirazi 

Etty Triana & Ali Yahya 

Filsafat Akhlak 

Inggris 

978-979119-375-7 

1 

308 

I 

2010 

2000 


M anusia diciptakan dalam bentuk atau citra Allah, Allah merupakan nama penghimpun 
segala nama. Artinya, manusia menghimpun dalam dirinya seluruh nama Allah. 
Baik aspek keindahan maupun aspek keagungan (jalan)-Nya. Dengan kata lain 
fitrah manusia sesungguhnya adalah wahyu batin. Fitrah kebertuhanan manusia sudah terlalu 
lama terhalang oleh ego individual, sehingga sebagian orang menganggap dirinya ateis. Untuk 
mengalahkan ego ini, manusia harus melakukan process of distancing, proses penjarakan 
terhadap objek-objek di dalam maupun diluar dirinya sehingga ia bisa mengenali diri sejatinya 
dan "barang siapa yang mengenali dirinya, mengenal rabb-nya". 


170 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 






STOP 

GUNJING 


Taqiyuddin Ibrahim 



Stop Bergunjing: Fikih Seputar Gibah 

Judul Asli : ^ 

(Removing Doubt From Gheeba Rulings) 


Karya 

Penerjemah 

Tema 

Bahasa Asli 


Taqiyuddin Ibrahim 

Retno W. Wulandari & Ali Yahya 

Akhlak 

Inggris 


ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


978-979-2307-22-1 

1 

207 

I 

2011 

2000 


M anusia adalah makhluk komunikasi, insan pembicara. Ia tak bisa diam membatu. 

Dalam kategori modern, semakin ia berbicara semakin "eksis" dia. Di sinilah 
masalahnya. Tak jarang, pembicaraan manusia menjurus kepada gibah, 
pergunjingan. Bahaya dan dampak buruk gibah inilah yang mendorong Syekh Taqiyuddin 
Ibrahim untuk mengupas duduk perkara gibah. Dikemas dalam lima bab pembahasan, 
penulis secara runtut menguraikan faktor-faktor mengapa manusia melakukan gibah, 
pencegahannya, kebolehan menggibah pada masalah tertentu hingga bertobat dari gibah. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 171 








Risalah Sang Imam: Ajaran Etika Ali bin Abi Thalib 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Imam Ali's First Treatise on the Islamic Ethics and Education 
Zainal Abidin Qurbani Lahiji 
Ali Yahya 
Akhlak 
Inggris 

978-979-1193-97-9 

1 

443 

I 

2011 

2000 


D alambuku-buku yang ditulis tentang pendidikan, dorongan untuk mempelajari 
ilmu pengetahuan dan cara-cara mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan yang 
bermanfaat amat dititikberatkan. Termasuk dalam buku ini, Risalah Sang 
Imam: Ajaran Etika Ali bin Abi Thalib. Sang penulis, Z.A. Qurbani Lahiji, berhasil 
menggali ajaran-ajaran etika dan akhlak Ali bin Abi Thalib yang terkandung dalam 
surat beliau untuk putra sulungnya, Hasan bin Ali. 


172 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 






jfljufmlitj 

Tuntunan Dakwah 
Secara Islam 


Kode Etik Mubalig: Tuntunan Dakwah Secara Islam 

Judul Asli : (_/>) Jj—'j i3'^-\ 

Karya : Sayid Murtadha Husaini 

Penerjemah : Salman Fadhlullah 

Tema : Akhlak 

Bahasa Asli : Persia 


ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 


979-979-2307-22-1 

1 


x + 150 


Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2011 

Oplah : 2000 


D unia sekarang disibukkan oleh propaganda dan iklan-iklan media massa. Acara- 
acara dakwah di TV di negeri ini, misalnya, pun tak lepas diselingi dengan 
kepungan pariwara-pariwara komersial. Bahkan demi menaikkan rating, stasiun- 
stasiun TV berlomba mencari mubalig kondang, atau bersedia kondang, dengan cara 
mencampur dakwah dengan lelucon. Di sinilah masalahnya. Mubalig dihadapkan dengan 
idealisme dan pragmatisme. Fenomena dakwah seperti ini akhirnya menjadi keprihatinan 
Murtadha Husaini, sehingga melahirkan karya riset beliau, Kode Etik Mubalig: Tuntunan 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 173 




Asupan Ilahi: Agar Tak Salah Mendidik Amanat-Nya (1-4) 

Judul Asli : j j 

Karya : Ibrahim Amini 

Penerjemah : Ahmad Subandi & Salman Nano 

Bahasa Asli : Persia 


ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


: Jil I (978-979-1193-88-7), Jil II (978-979-1193-89-4) 

Jil III (978-979-1193-98-6), Jil IV (978-979-1193-99-3) 

: 4 

:ls/d4 

: Jil I (246 hal), Jil II (195 hal), Jil III (204 hal), Jil IV (222 hal) 
: I 

: 2011 
: 2000 


P endidikan merupakan elemen vital untuk melakukan regenerasi. Akan tetapi, 
urgensi akan hal itu jarang dilirik oleh para ulama, apalagi kalau berbicara soal 
pendidikan keluarga. Di antara sekian banyak ulama yang memiliki kepedulian 
akan hal ini adalah Ibrahim Amini. Pengajar senior asal Iran telah melahirkan banyak 
risalah pendidikan anak dan keluarga. Di antaranya judul ini. Jilid pertama buku ini 
berbicara masalah pendidikan dan pengajaran hingga pembentukan akhlak dan emosi 
anak. Karya yang patut dipuji! 


174 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 










yy p * 

NASIHAT 

ABADI 


BUDI 


DUKL- PEKTAMA 


AKHLAK 




IVof. Muhammad iiiqi Mi£hb&h Vazdi 


Nasihat Abadi Penghalus Budi (2 Jilid) 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


1 &2 

Muhammad Taqi Mishbah Yazdi 

Abdillah Ba'abud 

Akhlak 

Persia 

Jil 1 (978-979-26-0716-1), Jil 2 (978-979-26-0716-1) 
2 

1&2 

Jil 1 (viii + 376), Jil 2 (xii + 388) 

I 

2012 

2000 


S alah satu dokumentasi Islam terkait dengan tema akhlak adalah surat wasiat Ali 
bin Abi Thalib kepada putranya, Hasan Mujtaba, sebagaimana yang terekam 
dalam Nahj al-Balaghah (Surat ke-31). Wasiat ini kemudian menjadi perhatian 
para ulama sejak dulu, sehingga mereka menulis syarah atau ulasan terhadap surat 
wasiat ini. Buku yang ada di tangan Anda ini, 22 Nasihat Abadi Penghalus Budi: Buku 
Pertama, merupakan komentar dan penjelasan Prof. Muhammad Taqi Mishbah Yazdi 
terhadap kandungan surat tersebut. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 175 









Tobat: Dalam Buaian Ampunan Tuhan 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Oplah 

Tahun Terbit 


Repentance: The Cradle of Mercy 

Husain Ansariyan 

Ali Yahya 

Akhlak 

Inggris 

978 - 979 - 2307 - 27-6 

1 

332 

I 

2000 

2012 


S ebagian besar manusia hampir selalu jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Jika 
terlanjur berbuat dosa, harus bagaimana? Apakah tobat tetap diterima jika perbuatan 
dosa terus dilakukan, sengaja atau tidak sengaja? Pertanyaan-pertanyaan inilah 
yang akan ditemukan jawabannya oleh pembaca. Dalam buku ini kita akan diantarkan 
oleh penulis, Husain Ansariyan, untuk mengetahui lebih jauh perihal tobat, mencintai 
kebenaran, hari kebangkitan, dan gnostik (irfan). Buku ini merupakan semacam catatan 
pendek penting dari lebih duapuluh kali pertemuan, yang berisi ajaran-ajaran akhlak. 


176 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 









Roadmap to God: 

Meniti Kesempurnaan Akhlak dan Kesucian Ruhani 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Sayid Mujtaba Musawi Lari 

Rizal Fahrizal 

Akhlak 

Arab 

978-979-26-0727-7 

1 

xii + 480 
I 

2013 

2000 


P ara ahli logika mendefinisikan manusia sebagai "hewan yang berpikir" (al-hayawan al- 
nathiq). Dengan definisi yang simpel namunbertenaga ini, maka bila keberpikiran manusia 
hilang, manusia tak ubahnya seperti hewan. Atau, malah hewan itu sendiri. Buku karya 
Prof. Mujtaba Musawi ini dimaksudkan untuk mengingatkan manusia bahwa sesungguhnya 
pada diri manusia ada potensi Ilahi yang selama ini kurang digali yang mengakibatkan manusia 
terjebak pada kesulitan dan bencana. Salah satu kelebihan buku ini adalah pemaduan sumber 
utama Islam, al-Quran dan hadis, dengan temuan-temuan para pemikir Barat menyangkut 
persoalan akhlak dan moralitas manusia, suatu isyarat bahwa Islam mengajarkan kepada 
penganutnya untuk bersikap terbuka. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 177 






50 Dosa Besar Penghancur Amal (Buku Pertama & Kedua) 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Greater Sins 
A,H. Dasteghib 

A.A. Gaos, R. Hikmat Danaatmadja, Ali Yahya & Ety Triana 

Akhlak 

Inggris 

Jil I (978-979-26-0730-7), Jil II (978-979-26-0731-4) 

2 

1&2 

Jil I (xxviii + 676), Jil II (xviii + 440) 

I 

2013 

2000 


D osa (dzanb) diartikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Islam 
mengajarkan bahwa dosa merupakan sebuah tindakan dan bukan status keberadaan 
(a state of being). Dosa menjadi penghancur amal-amal baik manusia yang berniat 
mendekatkan diri kepada Yang Kuasa. Buku 50 Dosa Besar Penghancur Amal: Buku Pertama 
karya A.H. Dasteghib dimaksudkan untuk mengenalkan permasalahan dosa kepada, khususnya, 
masyarakat muslim dan mengingatkan bahayanya terhadap individu dan masyarakat baik di 
dunia maupun di akhirat. Dalam jilid satu ini, pertama-tama, pembaca diajak untuk mengenali 
dan memahami 30 dosa besar dimulai dari dosa "Syirik" hingga dosa "Tidak Menolong Orang 
yang Terzalimi // . 


178 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 






BERTUHAN 

DALAM 

PUSARAN 



Bertuhan dalam Pusaran Zaman: 100 Pelajaran Penting 
Akhlak dan Moralitas 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Oplah 

Tahun Terbit 


Said Husain Husaini 
Yusuf Anas 
Akhlak 

Pprsia 


978-979-26-0723-9 

1 


xxvi + 597 

I 

2000 

2013 


D ewasa ini dunia tengah menghadapi tiga macam krisis yang mengancam kehidupan umat 
manusia, yaitu krisis politik, ekonomi, dan moral. Said Husain Husaini, sang penulis buku 
ini, mengerahkan perhatian besarnya demi mengumpulkan dan menyusun seratus tema 
seputar akhlak dan moralitas dalam al-Quran dan hadis sehingga membuahkan karyanya dengan 
tajuk Bertuhan dalam Pusaran Zaman: 100 Pelajaran Penting Akhlak dan Moralitas. Buku yang 
menghimpun 300 ayat dan 700 hadis ini insya Allah akan mendampingi pembaca dalam menapaki 
jalan kebertuhanan yang pasti. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 179 





etiko 


MODERN 

| Lill T[I'jjtflMiA 

4Aiih-*frmn ltd All Shamall ^*d.J 


Etika Modem: Pandangan Para Filsuf Mutakhir 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


A Catholic-Shi'a Dialogue: Ethics in Today Society 

Muhammadi Ali Shomali 

Leinovar Bahfeyn 

Akhlak 

Inggris 

978 - 602 - 306 - 006-1 

1 

110 

I 

2014 

2000 


E tika adalah persoalan yang tak habis-habisnya dibicarakan, terutama karena ia terkait 
dengan jiwa manusia, suatu entitas abadi yang menjadi penentu kebahagiaan atau 
kesengsaraan manusia di akhirat. Buku yang sedang Anda pegang ini merupakan 
kumpulan artikel pilihan para filsuf mutakhir terkait dengan etika dan perkembangannya di era 
modern. Oleh editornya, Muhammad Ali Shomali, Anda diperkenalkan dengan sejarah ringkas 
perkembangan etika, skema umum etika, etika Islam mengenai lingkungan, persoalan bioetika, 
hingga pandangan perihal ekonomi yang dikaitkan dengan etika. Tak ketinggalan, pandangan 
etika Islam dihubungkan dengan penyucian-jiwa. 


180 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 




Ramadan Bersama Al-Quran: Menata Diri Menuju Yang 
Mahasuci 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 


d\J b (1 

Mohsen Qiraati 
Ahmad Subandi 
Akhlak 
Persia 

978-979-26-0737-6 

1 

xii + 201 


Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2014 

Oplah : 2000 

R AMADAN adalah bulannya bacaan al-Quran, bulannya salat-salat sunah, bulannya amal- 
amal kebaikan, bulannya peningkatan mutu ibadah. Sayang sekali, dari tahun ke tahun, 
persiapan kebanyakan manusia dalam menyambut bulan suci tersebut lebih terpusat 
pada aspek-aspek material yang sesungguhnya menjemukan. Adalah Muhsin Qira'ati, seorang 
mubalig-penulis yang produktif, yang menyempatkan diri untuk menyarikan kitab Tafsir al-Nur 
sehingga menjadi tiga puluh pelajaran yang disusun untuk 30 hari bulan Ramadan. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 181 






Pemuda Dambaan Surga: Nasihat Bagi Generasi Muda 

Judul Asli 

: b" d\j*r b 

Karya 

: Mahdi Hadavi Tehrani 

Penerjemah 

: Yusuf Anas 

Bahasa Asli 

: Persia 

ISBN 

: 978-979-26-0738-3 

Jumlah jilid 

: 1 

Nomor Jilid 

: - 

Tebal 

: 198 

Cetakan 

: I 

Tahun Terbit 

: 2014 

Oplah 

: 2000 


B uku ini merupakan ulasan pendek namun berbobot terhadap pesan Ali bin Abi 
Thalib yang tercantum dalam Nahj al-Balaghah, Surat ke-31. Sang komentator, 
Mahdi Hadavi Tehrani, berhasil menyampaikan pesan autentik dari Ali kepada 
objek pendengar sehingga gaung pesan itu tetap aktual sampai sekarang. 


182 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 




Ifcadj Langroodi 


Akhlak 



Dari AcJum -H inyya MUhummcFd Sa w 



Akhlak Para Nabi: Dari Adam Hingga Muhammad Saw 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


( u ^) 

Taaj Langroodi 
Syafrudin Mbojo 
Akhlak 
Arab 

978-979-26-0749-9 

1 

xiv + 245 

I 

2015 

2000 


D i antara misi para nabi dan rasul adalah menyempurnakan akhlak umatnya. Khususnya, Nabi saw 
sendiri pernah bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Sabda Nabi saw 
tersebut merupakan isyarat bahwa para nabi dan rasul memiliki akhlak dan moralitas yang luar 

biasa. 

Buku Akhlak Para Nabi: Dari Adam Hingga Muhammad karya Taaj Langroodi ini mengandung nilai 
spiritual dan moral yang merujuk pada akhlak dan gaya hidup para nabi yang bersumber langsung dari 
penuturan dan ucapan Nabi suci Islam saw. Dengan membaca kisah-kisah keteladanan moral para nabi, 
mulai dari nabi pertama, Adam as, hingga sang nabi pamungkas, Muhammad saw, kita bisa belajar dalam 
semua tahapan kehidupan kita, yang akan mendorong kita kepada pencerahan pemikiran dan kebahagiaan 
hati dan kedekatan kepada Allah. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 183 




Jaring-Jaring Takwa: Wejangan Rohani Insan Suci 


Judul Asli 

Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


: Taqwa: Advices of Ahl al-Bayt: Examples of Piety in the Holy Quran 
and the Sunnah 

: Sayid Husain Syekh Island Tooserkani 
: Ilyas Hasan 
: Inggris 

: 978-979-26-0755-0 
: 1 

: x + 482 
: I 

: 2016 
: 1000 


T akwa berasal dari kata waqa-yaqi-wiqayah yang artinya memelihara, yakni 
"memelihara diri dalam menjalani hidup sesuai bimbingan Allah". Adapun dari 
asal bahasa Arab Quraisy takwa lebih dekat dengan kata waqa, yaitu melindungi 
sesuatu, memelihara dan melindunginya dari berbagai hal yang membahayakan dan 
merugikan. Mengingat arti penting takwa itu, Sayid Husain Tooyserkani mengulas 
istilah ini dengan begitu mendalam. Lebih dari 50 Wacana ia kembangkan sejak definisi 
hingga bagaimana orang yang lalai dari mengingat Tuhannya, sejak takwa dalam 
aspek personal hingga takwa dalam dimensi sosial. Buku ini memastikan kita sebagai 
pembaca muslim untuk lebih berhati-hati dalam menjalani hidup ini. 


184 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 




/W ■ 

,v. ■ 

rXJL&i'Q ■ 




Seri Referensi Islam: Etika 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Ethics - Islamic Reference Series 

Mohammad Ali Shomali 

Ali Yahya 

Akhlak 

Inggris 

978-979-26-0762-8 

1 

xxii + 252 

I 

2016 

1000 


E tika atau moralitas memainkan peran penting dalam setiap agama, sedemikian 
pentingnya hingga menurut sejumlah orang, agama itu tidak lain hanyalah etika. 
Dalam Islam, nilai-nilai moral dianggap sangat signifikan dan merupakan bagian 
paling sentral dari agama. Kumpulan karya tentang etika ini dimaksudkan untuk 
mengajak dan menemani pembaca guna mengenal dirinya. Pusparagam tema etika 
suntingan Muhammad Ali Shomali ini menunjukkan bahwa etika dan nilai-nilai moral 
sesungguhnya telah merembes ke semua lini kehidupan. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 185 




Pcnt>U>i1um 


ISLAM 

Wacaha AltcruAtif 


Pendidikan Islam: Wacana Alternatif 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


Islamic Education 

Khosrow Bagheri Nourapast 

Ety Triana 

Pendidikan 

Inggris 

978-979-26-0760-4 

1 

xxxiv + 205 

I 

2016 

2000 


I slam melihat pendidikan memiliki arti penting bagi tumbuh-kembang manusia. 
Dalam bahasa Arab, ada tiga istilah pendidikan: ta'lim, ta'dib, dan tarbiyah. 
Buku Pendidikan Islam: Wacana Alternatif karya Khosrow Bagheri Noaparast 
ini menawarkan perspektif tentang pendidikan Islam. Menurutnya, pendidikan 
Islam bersifat komprehensif, rasional, berpijak pada antropologi, citra hakikat manusia, 
yang caranya dengan menguliti konsep ruh, nafs, fitrah, 'aql, hati, kehendak dan 
pilihan, dan identitas kolektif manusia. 


186 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 








Doa : Tawassul, Kumail, Jausyan Kabir 


Judul Asli 
Karya 
Penyunting 
Tema 

Bahasa Asli 
Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


j 3 

Abbas Qummi 

Ikhlas Budiman 
Doa 
Arab 
1 

180 halaman 
II 

2004 

3000 


A da tiga macam doa: pertama, doa yang berisikan permohonan akan 
kesejahteraan duniawi, seperti rezeki dan jodoh. Kedua, doa yang memuat 
permohonan akan kesejahteraan ukhrawi, seperti surga dan keselamatan 
dari neraka. Ketiga, doa yang hanya mengandung permohonan rida dan cinta-Nya. 
Buku doa ini dapat dianggap sebagai kartu tanda masuk ke ruang Hadirat Ilahi, yang 
memuat beberapa doa disertai artinya. 


188 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 




noSGrN r,\nm itu.,\ii 


Menyelami Samudra Doa 

Judul Asli 
Karya : M. Husain Fadhlullah 

Penerjemah : Miqdad Turkan 

ISBN : 979-3515-570 


Tema : Doa 

Bahasa Asli : Arab 

Jumlah Jilid : 1 

Tebal : 290 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2005 

Oplah : 2000 


S alah satu amalan yang diutamakan dalam bulan Ramadan adalah berdoa. 
Di antara sekian banyak doa yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah doa 
Iftitah yang diwariskan dari Ahlulbait Nabi saw. Di dalamnya pembaca akan 
menemukan makrifat tinggi tentang ketuhanan, tentang metode penantian, serta rasa 
optimisme besar untuk menghadapi masa depan dan lain-lain. Syukurlah penulis buku 
ini telah berbaik hati mengajak Anda menyelami samudra doa yang dilantunkan Nabi 
dan para wali suci dengan mengulasi bait-bait doa Iftitah secara lebih membumi. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 


189 


DOA 



Munajat Malam Jumat: Doa Yang Diajarkan Nabi Khidir 
Kepada Imam Ali 

Judul Asli : 

Karya : Abbas Qommi 

Penerjemah : Tim Al-Huda 

Tema : Doa 

Bahasa Asli : Arab 

ISBN : 978-979-119-324-5 

Jumlah Jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : 54 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2008 

Oplah : 3000 


A da tiga macam doa; pertama, doa yang berisi permohonan akan kesejahteraan 
duniawi, seperti rezeki dan jodoh; kedua, doa yang memuat permohonan 
akan kesejahteraan ukhrawi, seperti surga dan keselamatan dari neraka; 
ketiga, doa yang hanya mengandung permohonan rida dan cinta-Nya. Munajat Malam 
Jumat dapat dianggap sebagai kategori ketiga 


190 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 




Ratapan Suci Para Sufi: Tafsir Doa Khidir 

Judul Asli : ry-i 

Karya : Muhammad Fana'i Eskavari 

Penerjemah : Salman Fadhlullah 

Tema : Doa & Syarahnya 

Bahasa Asli : Arab 

ISBN : 978-979-119-353-5 

Jumlah Jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : 319 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2009 

Oplah : 2000 


I slam sangat kaya dengan khazanah doa dan munajat. Salah satunya adalah doa 
Kumail yang dibaca setiap malam Jumat atau pada malam Nisfu Syakban). Buku ini 
merupakan syarah atau penjelasan atas doa Kumail. Mengapa diberi judul Ratapan 
Suci Para Sufi? Karena kandungan doanya yang sangat menjeluk dan sufistik (irfani). 
Doa ini mengajak manusia untuk menghamba kepada Tuhan dengan penghayatan 
yang mendalam atas bait-bait doanya. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 


191 





!waw All ZAttiAl Abt&m 


DOA 


SV tamrali 


GITA SVCI 
KELVARGA NAB I 


ALJH &AHA3A: 

IALALUDDIN RAKHMAT 


Shahifah Sajjadiyyah 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Imam Ali bin Husain al-Sajjad 

Jalaluddin Rakhmat 

Doa 

Arab 

979-95564-0-6 

1 

493 

v 

2009 

1000 


S hahifah Sajjadiyyah adalah kumpulan doa dan munajat karya suci dari manusia 
suci Ali Zainal Abidin. Inilah kumpulan doa dari seorang wali Allah, yang 
bukan saja menyampaikan keperluan kita dengan bahasa yang indah, tetapi juga 
membimbing kita ke hadirat-Nya. Doa-doa di sini akan membersihkan batin Anda 
dari berbagai penyakit hati, menyobekkan tirai-tirai yang menghalangi Anda melihat 
keindahan Tuhan, dan memberikan kepada Anda kelezatan bermunajat. Karena 
kemiripannya dengan doa-doa Nabi Daud as, Shahifah Sajjadiyyah juga dinamai Zabur 
Keluarga Muhammad saw. 


192 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 




DOA 






„ P.J, i l 1 ^ 

*4 ifi fciTJ. 

•S’U n ci-i y nc i kuJc&fl 

SLjrihj Qummi 


Mafatih 

aMinan 

twa^vno igirifd 

SyHiil .-^MA .. -QlUTHTli 






Mafatih 

al-linan 

k'JNf I-1U N [■ ■ VII rtti * 

. \trftis , sj-ipui 


* 



Mafatih al-Jinan (Jilid 1-3): Kunci-Kunci Surga 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Syekh Abbas al-Qummi 

Syamsul Arif 

Doa 

Arab 

Jil I (978-979-119-331-3), Jil II (978-979-119-331-3), Jil III (978-979-119-365-8) 
3 
1 

Jil I (392 hal), Jil II (403 hal), Jil III (578 hal) 

II 

2009 
3000 eks. 


M afatih al-Jinan adalah kitab himpunan doa dan amalan Rasulullah saw dan 
keluarga sucinya yang disusun oleh Syekh Abbas al-Qummi (w.1359/1938) dari 
berbagai kitab yang muktabar. Dalam jilid 1 ini, pembaca akan diajak untuk 
mengenal berbagai: Keutamaan Surah Yasin, al-Waqiat, al-Qadr, al-Ikhlash, al-Falaq, al-Nas 
dan surah-surah pilihan lainnya; Doa masyhur seperti Doa Shabah, Kumail, Yastasyir, Doa 
Jawsyan Kabir dll; Doa dan ziarah harian dalam seminggu; Taqib dan wirid bakda salat 
fardu; Munajat 15 dari Imam Ali Sajjad; dan amaliah-amaliah lainnya. 

KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 193 



DOA 


44 Iriitn 


Mjbdnmjd ft if S^alm 



M f n £ li d m p i r i 
Miltrab Ramadhan 


Kado Dari Langit 

Judul Asli 

ijL q. £> oL31y» 

Karya 

Muhammad Reysyahri 

Penerjemah 

Salman Parisi 

Tema 

Doa 

Bahasa Asli 

Arab 

ISBN 

978-979-119-352-8 

Jumlah Jilid 

1 

Nomor Jilid 

- 

Tebal 

472 

Cetakan 

I 

Tahun Terbit 

2009 

Oplah 

2000 


B agi penempuh perjalanan spiritual (salik), bulan Ramadan merupakan bulan 
yang sangat berharga dan tiada bandingannya. Pada bulan itu, Allah Swt telah 
mempersiapkan jamuan agung spesial untuk menghidupkan roh. Untuk bisa 
"menyantap" hidangan ilahi ini seorang salik seyogianya mengenal tujuan hidupnya, 
makna jamuan ilahi, bagaimana seharusnya dia memasukinya, apa yang harus 
dilakukannya, serta bagaimana menjalankan tanggung jawabnya. Buku ini berupaya 
memberikan jawaban atas pertanyaan di atas yang disusun berdasarkan ayat-ayat suci 
dan riwayat-riwayat mulia Rasulullah saw. 


194 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 




Poa dan AmaJan Perobuka Piniu Sunga 



Miftah al-Jannah: Doa dan Amalan Pembuka Pintu Surga 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Syekh Abbas Qommi 
Syamsul Arif 
Doa 
Arab 

978-979-1193-31-3 

1 

328 

I 

2013 

2000 


D oa adalah senjata para nabi. Dalam Islam, doa mengantarkan dan mengakhiri 
sebuah aktivitas. Minimal seorang muslim akan membaca basmalah untuk 
mengawali pekerjaan dan membaca hamdalah untuk mengakhiri pekerjaan. 
Buku ini terbit—dengan memilih dan memilah dari kitab Mafatih al-Jinan—untuk 
mengantarkan pembaca kepada pintu surga melalui doa dan amalan sehari-hari. Mulai 
doa sebelum salat, sesudah salat, hingga amalan sebelum tidur yang dirangkum dari 
riwayat Rasulullah saw dan keluarganya. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 


195 






Al-Baqiyat al-Shalihat: Koleksi Doa Mustajab Rasulullah 
dan Keluarganya 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


obLUaJl oLSUl 
Syekh Abbas Qommi 
Hasan Musawa 
Doa 
Arab 

978-979-1193-41-2 

1 

xii + 460 
I 

2013 

2000 


B uku ini adalah koleksi doa Rasulullah saw dan keluarga sucinya, yang diambil 
dari catatan pinggir kitab Mafatih al-Jinan karya Syekh Abbas Qommi. Apa yang 
tidak tercantum dalam Mafatih al-Jinan, oleh Syekh Qommi dimasukkan ke 
dalam al-Baqiyat al-Shalihat ini. Dirangkai dalam enam bab dan sejumlah pasal, buku 
ini menyajikan pusparagam doa dengan berbagai kebutuhan bagi para pembacanya. 


196 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 






Di Haribaan Sang Kekasih: Ulasan Doa-Doa Khusus Ramadan 


Judul Asli 

Karya 

Penerjemah 

Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


: In the Presence of the Beloved: Commentaries on Dua Iftitah, 
Dua Abu Hamzah and Du'a Makarim al-Akhlaq 
: Muhammad Taqi Mishbah Yazdi 
: Sayid Ali Yahya 
: Doa 
: Inggris 

: 978-979-26-0745-1 
:1 

: xii +270 
: I 

: 2015 
: 2000 


B uku ini merupakan transkrip beberapa ceramah Prof. Muhammad Taqi Mishbah 
Yazdi tentang doa yang dibagi dalam empat bagian. Bagian pertama membahas 
beberapa subjek umum doa. Tiga bagian lainnya menguraikan syarah secara 
global atas Doa Iftitah, Doa Abu Hamzah Tsumali dan Doa Makarim al-Akhlaq, yang 
kandungan tiga tersebut ini akan menyeret dan memaksa kita untuk duduk menyepi 
dengan Tuhan, sang Kekasih Sejati. Karena itulah, buku ini diberi judul Di Haribaan 
Sang Kekasih. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 


197 





100 Doa Ringkas Rasulullah saw 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Prayers of the Final Prophet 
Allamah Thabathaba'i 
R. Hikmat Danaatmadja, S.Pd. 
Doa 
Inggris 

978-979-26-0740-3 

1 

166 halaman 
I 

2015 

2000 


B uku ini menghimpun 100 doa lebih Rasulullah saw dari berbagai sumber untuk 
hampir semua kebutuhan. Agar pembaca lebih mengenal sosok Nabi, dalam 
Bagian I penulis menggambarkan karakter dan moralitas Nabi, yang disusul 
dengan berbagai doa ringkas Rasul saw dalam Bagian II-nya. Pembaca dapat menyimak 
bagaimana cara Nabi berdoa setelah salat lima waktu, saat bepergian di malam hari, 
zikir hariannya dan di waktu-waktu lainnya. 


198 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 





Shahifah Mahdawiyah: Kumpulan Munajat Wali Akhir Zaman 

Judul Asli : AL>w 2 -il 

Karya : Syekh Isa al-Ahri 

Penerjemah : Salman Fadhlullah 

Tema : Doa 

Bahasa Asli : Arab 

ISBN : 978-979-1193-25-2 

Jumlah jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : viii + 270 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2013 

Oplah : 2000 

K epercayaan pada juru selamat akhir zaman (Mahdisme atau Mahdawiyat dalam 
bahasa Islamnya) hampir merata dimiliki dan disepakati oleh para pemeluk agama- 
agama dunia. Di kalangan muslim setidaknya ada dua pendapat, yakni mereka 
yang berpendapat bahwa Imam Mahdi itu sudah lahir tetapi berada dalam kegaiban, 
sebagian berpendapat bahwa dia akan lahir menjelang akhir zaman. Buku ini menghimpun 
tiga puluh empat doa—yang disusun dari kitab-kitab terpercaya—dari kelompok pertama, 
yang disusun untuk mengajak pembaca, apa pun agamanya, untuk menyelami jiwa dan 
pikiran dan Imam Mahdi saat beliau berbincang-bincang dan menyampaikan hajatnya 
kepada Tuhan. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 


199 




KjDLLRM LLNUKAr IH>A. MUNA|Ai. L IA RA h I 
k K.I SAl [Hr RMAI 1 I ISAM ARlI IK ZAMAK 


Af-Sfiafiifafi 

Af-Maficfivafi 


$A^ D Mt IRI AM H A M L i I \ A111 Ol Al S 1ST AM I 



Al-Shahifah Al-Mahdiyah: Koleksi Lengkap Doa, Munajat, 
Ziarah dan Kisah Hikmah Imam Akhir Zaman 


Judul Asli : AL>w 2 JI 

Karya : Sayid Murtadha Mujtahidi al-Sistani 

Penerjemah : Muhammmad Jawad Bafaqih 

Tema : Doa/Mahdawiyat 

Bahasa Asli : Arab 

ISBN : 978-602-306-005-4 

Jumlah jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : xxvi + 853 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2014 

Oplah : 2000 


B uku ini mengajak pembaca untuk mengikatkan diri dengan Pemimpin akhir 
zaman, yakni Imam Muhammad al-Mahdi, cucu Rasulullah saw. "Buku ini," 
kata penulis, "berisikan kumpulan berbagai salat, doa dan ziarah yang berasal 
dari pribadi suci Imam Mahdi yang sampai di tangan kami, ataupun dinukil dari Yang 
Mulia Baqiyatullah (Peninggalan Allah) di muka bumi, yakni pemilik kekuasaan atas 
seluruh jin dan manusia di dunia." 


200 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 





Doa Iftitah: Teks dan Penjelasan 

Doa Menyambut dan Mengakhiri Bulan Ramadan: Hikmah 
dan Ulasannya 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


I £0 ^-jCn 

Muhammad Husain Fadhlulllah 

Miqdad Turkan 

Doa 

Arab 

Doa Iftitah: (978-979-26-0747-5) 

Doa Mengakhiri Ramadhan : (978-979-26-0748-2) 
2 

1&2 

jilid 1 (viii + 198), Jilid 2 (x + 174) 

I&II 

2015 

2000 


S aat mendengar Doa Iftitah barangkali ingatan kita akan mengarah langsung 
pada sebuah doa yang dibaca sebelum surah al-Fatihah dalam salat. Buku ini 
tidak bertujuan untuk menjelaskan doa yang dimaksud. Akan tetapi, buku ini 
akan menjelaskan doa Iftitah jenis lain yang biasa disunahkan untuk dibaca di setiap 
malam-malam Ramadan. Sekalipun, menurut penulisnya, Sayid Muhammad Husain 
Fadhlullah, doa tersebut absah dibaca kapan saja mengingat kandungan doanya yang 
luar biasa dalam menggambarkan sifat-sifat Allah, kepemimpinan Nabi dan wasinya, 
serta harapan akan terwujudnya pemerintahan Ilahi yang universal. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 


201 







Scpanjang 
Mas a 



Senarai Doa Sepanjang Masa 

Judul Asli : OLJrt 

Karya : Abbas Qommi 

Penerjemah : Syamsul Arif dkk. 

Bahasa Asli : Arab 

ISBN : 978-602-306-017-7 

Jumlah Jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : 202 

Cetakan : V 

Tahun Terbit : 2015 

Oplah : 3000 


S alah satu kitab doa muktabar di kalangan pengikut Ahlulbait adalah kitab Mafatih 
al-jinan. Mengingat tingginya muatan doa di dalam kitab tersebut, penerbit 
memilih sejumlah doa pilihan untuk dipublikasikan seperti doa Kumail, doa 
tawasul, doa al-Shabah, dan sejumlah doa lainnya termasuk doa ziarah yang paling 
banyak diamalkan yakni ziarah Asyura yang ditujukan kepada Imam Husain as. 


202 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 





1000 Salawat 10000 Manfaat 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 


1000 Salawat 10000 Manfaat 
Hasan Musawa 

Doa 

Indonesia 


ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Oplah 

Tahun Terbit 


978-979-26-0759-8 

1 

400 

I 

1000 eksemplar 
2016 


D AL AM riwayat disebutkan, orang yang membaca salawat kepada Nabi saw akan 
mendapat sepuluh kali kebaikan. Artinya, si pengucap salawat akan mendapatkan 
ganjaran sepuluh kali kebaikan. Bagaimana dengan mengucapkan seribu salawat, 
apakah berarti mesti sepuluh ribu kebaikan? Menurut ahli bahasa Arab, angka 1000 
bisa bermakna (a) memang berjumlah seribu atau (b) semata-mata menunjukkan saking 
banyaknya ganjaran. Buku ini mengambil pengertian kedua, yakni ganjaran atas pengucapan 
salawat sesungguhnya tak terhitung banyaknya. Membatasi pada angka 10000 (sepuluh 
ribu) seakan-akan membatasi karunia Tuhan atas orang yang mengucapkan salawat. 
Berbagai manfaat atas pengucapan salawat dalam buku ini sesungguhnya hanya sekadar 
gambaran sepintas serta dorongan kepada kita, kaum muslim, untuk mendawamkan 
salawat. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 


203 




Koleksi Amalan Mustajab: Tuntunan Ahlulbait Nabi saw 

Judul Asli : OlJd 

Karya : Abbas Qommi 

Penerjemah : Syamsul Arif & Tim Al-Huda 

Bahasa Asli : Arab 

ISBN : 978-602-306-076-4 

Jumlah Jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : 388 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2018 

Oplah : 3000 


S alah satu kitab doa muktabar di kalangan pengikut Ahlulbait adalah kitab Mafatih 
al-jinan. Mengingat tingginya muatan doa di dalam kitab tersebut, penerbit 
memilih sejumlah doa pilihan untuk dipublikasikan seperti doa Kumail, doa 
tawasul, doa al-Shabah, dan sejumlah doa lainnya termasuk doa ziarah yang paling 
banyak diamalkan yakni ziarah Asyura yang ditujukan kepada Imam Husain as. 


204 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 




Mafatih al-Jinan: Kunci-Kunci Kehidupan Maknawi 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


Syekh Abbas al-Qummi 

Syamsul Arif 

Arab 


ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


978-602-506-067-2 

1 

932 

I 

2019 

2000 


S ebagaimana dimaklum, doa merupakan jantungnya ibadah atau penghambaan. 
Dalam hal ini, riwayat-riwayat dari Nabi dan Ahlulbaitnya telah mewariskan 
berbagai doa, munajat, salat, ziarah serta berbagai adab ibadah yang membawa 
mukalaf kepada kondisi kesempurnaan. Salah satu kitab kumpulan doa yang 
banyak direkomendasikan adalah Mafatih al-Jinan karya Syekh Abbas Qommi. 
Buku ini merupakan edisi lengkap dari kitab Mafatih yang menghimpun tiga 
jilid sebelumnya dengan menghilangkan terjemahan-terjemahan sejumlah doa, 
tanpa menghilangkan keterangan keutamaannya. Meskipun demikian, insya 
Allah buku ini akan tetap mampu memenuhi kebutuhan spiritual pembaca. 
Semoga buku ini bermanfaat dunia akhirat bagi semuanya. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 


205 


































PeA>&nbtn<r&n QJ&zJrab 





PERBANDINGAN MAZHAB 


SUNAH 


\ 1 L’3 I L ill! Til Ik iL'llLU YillPlJ* 1 f I ill J _L|IlJ I V 




Syi'ah dalam Sunah: Mencari Titik Temu Yang Terabaikan 


Judul Asli 

Karya 

Penerjemah 

ISBN 

Tema 

Bahasa Asli 
Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Shia in Sunna 

Muhammad Reza Mudarrisi Yazdi 
Nurjamila G. Baniswati & Far ah Yulistia 
979-3502-44-4 

Dialog & Perbandingan Mazhab 
Inggris 
1 

185 

I 

2005 

2000 


B uku ini berusaha memerikan berbagai tradisi Syi'ah dalam khazanah Ahlusunnah 
seperti berwudu, menjamak salat, azan dan ikamah. Karya ini diawali dengan 
mengenalkan tokoh-tokoh Ahlulbait dalam literatur Sunni. Diharapkan, buku 
ini dapat membantu para pembaca mengenal Islam secara utuh dari sudut pandang 
yang berbeda. 

f ' V l h a ' \ ^ 

J \n) kr) \ mP* 



208 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 




PERBANDINGAN MAZHAB 



■L-tflr 


Jyekh 

MUHAMMAD 
ABDUL WAHAB 


(A?> 

AJARANNYA 




Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab & Ajarannya 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 


Wahabism 

Ja'far Subhani 

Arif Mulyadi & Nailul Aksa 

Perbandingan Mazhab 

Inggris 


ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 


978-979-26-0709-3 

1 


Tebal : 317 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2007 

Oplah : 2000 


A jarannya tidak hanya menguasai daratan jazirah dari Saudi Arabia sampai 
Oman, tapi menerjang batas-batas geografis hingga Pattani dan Sumatera. 
Benarkah ajarannya menjadi pemantik radikalisme? Benarkah ajarannya 
sendiri ditentang oleh ayah dan kerabatnya sendiri. Inilah karya yang mengurai tuntas 
eksistensi pendiri dan paham firkah Wahabisme, Muhammad bin Abdul Wahab. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 209 





Antologi Islam: Risalah Tematis dari Keluarga Nabi 

Judul Asli : Encyclopaedia of Shia 

Karya : Tim Digital Islamic Library Project 

Penerjemah : Rofik Suhud, Anna Farida, Sri Dwi Hastuti, Ana Susanti, Diani 
Mustikaati 


ISBN 

Tema 

Bahasa Asli 
Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


979-3515-21-X 

Dialog & Perbandingan Mazhab 
Inggris 
1 

789 

I 

2005 

2000 


B uku Antologi Islam : Risalah Tematis dari Keluarga Nabi ini mengajak pembaca 
untuk melakukan wisata argumentasi yang mengasyikkan dan menggelitik rasa 
ingin tahu. Disusun oleh para sarjana Islam yang tergabung dalam Tim Digital 
Islamic Library Project (DILP), buku ini secara kritis dan intens menjawab sejumlah 
pertanyaan mendasar seperti: Apakah al-Quran mengalami tahrif? Siapa dan mengapa 
Ahlulbait? Apakah Imamah mendapat jaminan dari al-Quran? Dan sebagainya. Sebuah 
karya yang memesona! 


210 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 





Syehli Muhibbudin Ath-Thabarl 


Penghargaan Ahlusunnah 
atas Ahl ill bait 



Dzakhair Al-Uqba: Penghargaan Ahlusunnah Atas Ahlulbait 

^jiJl ijji ^ J\^-i 

Muhibuddin Ahmad Thabari 
Ali al-Kaff 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


Arab 


ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 

Cetakan : 1 


978-979-119-345-0 

1 

375 


Tahun Terbit : 2009 


Oplah : 2000 


H ukum universal menyatakan, segala perbuatan selalu ada ganjaran atau upahnya. 

Namun, dalam konteks Rasulullah saw, beliau meminta “upah” kepada umatnya berupa 
kecintaan kepada keluarganya ( al-qurba ). Siapa yang dimaksud dengan al-qurbal 
Sang pengarang berhasil mendaftar berbagai dalil mengenai keutamaan Ahlulbait. Kewajiban 
mencintai dan menaati mereka, dan siapa yang dimaksud dengan ahlulbait. Pembaca akan 
menemukan bahwa kecintaan kepada keluarga Nabi tidak semata bersifat emosional tetapi lebih 
dari itu, bahkan ia menjadi asas bagi tegaknya khilafah sebagaimana disitir oleh sejumlahriwayat 
dalam kitab-kitab hadis. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 211 





























PERBANDINGAN MAZHAB 

,J min 

A. Siyarafuddln &1 »Mub&w] 

DIALOG 
SUNNAH 
SYI’AH 


311 rat -me ny u ra 1 

antara Sftiim fil-Bwjri al-Mnliki, 

Etektor aTAzhar, Mrsi), 

daii ad-Soyyid SyBrafuddin flVMuaawi a.[-‘ AinilL 
uiamfl boa&r Syi 'ftll 


Dialog Sunnah-Syi'ah 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 


Syarafuddin Musawi 
Muhammad al-Bagir 
Dialog Mazhab 
Arab 


ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Oplah 

Tahun Terbit 


978-979-433-522-2 

1 


548 

II (Edisi baru) 
2000 
2009 



B uku Dialog Sunnah-Syi'ah ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, 
membentangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan asas-asas Islam 
menurut Syi'ah dan perbandingannya dengan Ahlusunnah. Sarat dengan 
argumentasi-argumentasi yang didasarkan pada dua acuan yang sama disepakati oleh 
kedua kelompok, Alquran dan Sunah. Ditulis oleh dua orang yang memiliki otoritas di 
kelompoknya masing-masing, buku ini membahas masalahnya secara kritis dan tuntas 
tanpa kehilangan kesantunan dan saling pengertian. Inilah salah satu buku terbaik 
tentang dialog antara dua mazhab terbesar dalam sejarah. 


212 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 





Mazhab Pencinta Keluarga Nabi: Kajian Al-Quran dan 
Sunnah 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
Tema 

Jumlah Jilid 

Nomor Jilid 

ISBN 

Tebal 

Cetakan 

Tahun Terbit 

Oplah 


Peshawar Nights 
Muhammad Musawi 
Tim Muthahhari Press 
Inggris 

Kajian Mazhab 
1 

979-95564-6-5 

839 

III 

2009 

1000 


B uku ini merupakan rekaman dari sebuah diskusi yang terjadi di kota Peshawar. 
Sebuah kota kecil yang terletak di dekat perbatasan Pakistan dan Afghanistan. 
Diskusi ini berawal dari kehadiran seorang ulama Ja'fari, yakni Ayatullah Sayid 
Muhammad al-Musawi, yang bersedia untuk menjawab berbagai persoalan yang 
berkenaan dengan mazhab yang dianutnya. Seusai diskusi, Sayid Musawi merekamnya 
dan menuliskannya menjadi sebuah buku, yang kini berada di tangan Anda. Inilah 
buku yang dipenuhi tema-tema besar penuh kontroversi sepanjang sejarah, antara dua 
mazhab besar dalam Islam: Syi'ah dan Sunni. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 213 








The Hidden Truth: Menyingkap Fakta-Fakta Kebenaran 
yang Hilang 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


2Lp|jJl 4jLJbL| 

Syekh Mu'tashim Sayid Ahmad 
Ahmad Subandi 
Perbandingan Mazhab 
Arab 

978-602-18411-3-6 

1 

504 

I 

2012 

2000 


F itrah manusia cenderung kepada kesempurnaan. Manusia yang menghendaki 
kesempurnaan tentunya tidak akan berhenti pada satu titik "kebenaran". Dia 
akan terus mencari dan membandingkan argumentasi mana yang lebih kokoh 
untuk dia ikuti. Demikian juga menjadi muslim bukan perjalanan terakhir ketika dirasa 
ada sejumlah keyakinan yang berlawanan dengan Al-Quran dan Sunah. Dan itulah 
yang dialami oleh Syekh Mu'tashim Sayid Ahmad, penulis buku ini. Buku The Hidden 
Truth: Menyibak Fakta-Fakta Kebenaran yang Hilang merupakan buah penelitian 
dan dialog penulis dengan berbagai pihak terkait tema-tema yang dianggap mutlak 
kebenarannya seperti hadis "Dua Belas Khalifah", hadis "Tsaqalain" dan lain-lain. 
Termasuk di dalamnya penulis mengandar sedikit akidah Ahlusunnah dan fikih empat 
mazhab Sunni. 


214 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 





Menjelajah Semesta Iman: Dialog Ketuhanan Ayah-Anak 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 




Fakhri Mashkoor 
Akmal Kamil 
Dialog Mazhab 
Arab 


978-979-1193-96-2 

1 


222 

I 

2011 

2000 


B uku ini merupakan kumpulan empat belas dialog antara ayah dan anak terkait 
persoalan ketuhanan. Sang penulis, Fakhri Mashkoor, telah berhasil menyusun 
sebuah karya edukasi dalambentuk dialog danberkarakter, mengisi kekosongan 
pola didik dan pola asuh yang masih bersifat instruktif. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 215 








Tanyalah Pada Ahlinya: Menjawab 8 Masalah Kontroversial 


Judul Asli 

Karya 

Penerjemah 

Bahasa Asli 

ISBN 

Jumlah 

Nomor Jilid 

Tebal 

Cetakan 

Tahun Terbit 

Oplah 


Jj&! yLi 

Dr. Muhammad Tijani Al-Samawi 

Syafrudin Mbojo 

Arab 

978-602-18411-1-2 

1 

615 

I 

2012 

2000 


N ama Dr. Muhammad Tijani al-Samawi sesungguhnya sudah tidak asing lagi. 
Karya fenomenalnya Tsumma Ihtadaitu (Akhirnya Kutemukan Kebenaran) telah 
diterjemahkan oleh berbagai penerbit dan mengalami cetak ulang berkali-kali. 
Buku T any alahp ada Ahlinya: Menj a wab 8 Masalah Kontroversial mer up akanbuku ketiga 
dari ulama-penulis asal Tunisia ini. Melengkapi karya sebelumnya, dalam karyanya ini 
Dr. Tijani menelisik dan mengupas delapan masalah kontroversial yang masih beredar 
dalam pikiran sebagian umat Islam seperti: apakah Tuhan itu menempati ruang dan 
waktu, apakah Rasul saw itu maksum dalam semua hal ataukah hanya ketika tablig, 
apa dan siapakah yang dimaksud dengan Ahlulbait Nabi itu, apa dan siapakah sahabat 
Nabi saw itu, adakah perselisihan di antara para sahabat semenjak wafatnya Nabi dan 
sederet pertanyaan lainnya. 


216 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 











Gerakan Takfiri: Bahayanya bagi Islam dan Kaum Muslimin 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


S.M. Mousavi 

Musa Mouzawir 

Dialog & Perbandingan Mazhab 

Persia 


978-979-26-0732-1 

1 


xii + 258 
I 

2013 

2000 


B uku ini berusaha menguraikan duduk perkara kaum takfiri, gerakan dan 
bahayanya bagi kaum muslim. Menurut sang penulis, Seyyed M. Mousavi, 
gerakan takfiri (Bagian I) telah merambah ke semua lini dan aras, mulai aras akidah 
hingga aras sosial. Bahkan sampai ke aras negara. Ini tentunya sangat membahayakan 
kaum muslim yang saat ini didera berbagai problem sosial. Selain memetakan masalah, 
penulis menawarkan sejumlah solusi. Akhirnya, agar tidak mudah menyesatkan 
keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita, Bagian II dan III mengurai pentingnya 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 217 

















£ 



JfAHLULBAIT%', 


•I AL-QURAN 


& 



Warisan A bade Nabi yangSueijj 




Ahlulbait dan Al-Quran: Warisan Abadi Nabi yang Suci 



Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Muhammad Hadi Ma'rifat 

Rizal Fahrizal 

Arab 

978-979-1193-34-4 

1 


xvi + 356 

I 

2013 

2000 


P engikut Ahlulbait Nabi Muhammad saw sering disalahpahami sistem 
keimanannya sehingga menimbulkan sejumlah fitnah yang berdampak 
pada konflik. Sejumlah tema klasik yang menjadi perdebatan di kalangan 
kaum muslimin dibahas di buku ini dengan jelas dan dengan bahasa yang mudah 
dimengerti oleh kalangan awam. Misalnya, tentang persoalan, raj'ah (keyakinan akan 
dihidupkannya kembali beberapa kelompok manusia di dunia setelah kematian), 
bada', pernikahan temporer, mut'ah haji, serta masalah tahrif al-Quran. Karya M.H. 
Ma'rifat bukan saja merupakan sebuah klarifikasi tentang sejumlah keyakinan pengikut 
Ahlulbait, tapi juga menawarkan dialog untuk membangun kesalingpengertian dalam 
menjalani semangat ukhuwah Islamiah. 


218 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 








Isu-Isu Dusta Seputar Tahrif Al-Quran: 
Pandangan Ahlusunnah dan Imamiyah 


Judul Asli 

Karya 

Penerjemah 


Rasul Ja'fariyan 
Musa Mouzawir 


Tema 


Dialog & Perbandingan Mazhab 


Bahasa Asli 


Arab 


ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


978-979-1193-42-9 

1 

215 

I 

2013 

2000 


M otivasi umat Islam untuk menjaga al-Quran begitu tinggi. Sayangnya, 
dalam beberapa kitab klasik, baik dari jalur Ahlusunnah dan Imamiyah, ada 
riwayat-riwayat ihwal pengumpulan al-Quran yang dibuat hanya untuk 
mengukuhkan keutamaan sebagian sahabat. Ulama-peneliti, Rasul Ja'fariyan, menolak 
sepenuhnya isu-isu dusta seputar tahrif al-Quran dengan menyajikan pandangan dua 
arus utama Islam: Ahlusunnah dan Imamiyah. Dengan memaparkan riwayat-riwayat 
dari kitab klasik kedua mazhab, terbukti adanya perubahan atau tahrif al-Quran itu 
bersumber dari riwayat ahad (satu narasumber). 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 219 








IMAMIYAH 


1)1 TENGAH-1 ENGAH 
MAZHAB-MAZMAB 


ISLAM 



Imamiyah Di Tengah Mazhab-Mazhab Islam 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Tim Forum Internasional untuk Pendekatan Antarmazhab Ulama 
Musa Mouzavir 

Dialog & Perbandingan Mazhab 
Arab 

978-979-1193-43-6 

1 

201 

I 

2014 

2000 


D alam buku ini ditegaskan bahwa umat Islam itu dipersatukan oleh Tuhan yang 
sama, yaitu Allah Yang Maha Esa; bahwa umat Islam itu mempunyai kitab 
yang sama, yaitu al-Quran al-Karim; nabi dan rasul yang sama, Muhammad 
saw; kecintaan kepada Ahlulbait beliau; keimanan kepada segala yang datang dari 
beliau. Buku ini melampirkan berbagai pandangan para tokoh Sunni terhadap mazhab 
Imamiyah seperti Syekh Abdul Majid Salim, Syekh Mahmud Syaltut, Syekh Mohammad 
Sayid Tanthawi, Dr. Syekh Ali Jum'ah, Dr.Yusuf Abdullah Qardhawi dan lain-lain. 


220 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 




PERBANDINGAN MAZHAB 



Pelangi 

yiGiy 

Islam 

bSBIl 

Fatwa-Fatwa Ulama Besar 
tentang Keragaman Mazhab 



Pelangi Islam: Fatwa-Fatwa Ulama Besar Tentang Keragaman 
Mazhab 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Oplah 

Tahun Terbit 


$,\j\ j (3 

Sayid Jamaluddin Mir Aghai 
Musa Mouzawir 
Dialog & Perbandingan Mazhab 
Arab 

978-602-306-013-3 

1 

365 

I 

2000 

2014 


B uku Pelangi Islam ini berupaya mengetengahkan pandangan-pandangan para 
ulama besar dari berbagai mazhab menyangkut tiga persoalan mendasar: ragam 
mazhab fikih, kedudukan tasawuf dan posisi mufti dalam Islam. Disusun oleh 
Sayid Jalaluddin Mir Aghai buku ini menyampaikan sejumlah informasi yang menarik dan 
refleksi yang menggugah dari para pembesar agama, seperti fatwa Dr. Ali Jum'ah (mantan 
Mufti Besar Mesir) yang mengakui keragaman Islam yang ibarat pelangi menawarkan 
keindahan. 



KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 221 





Kalam Islam : Kajian Teologis dan Isu-Isu Kemazhaban 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


j c3ji 

Ali Rabbani Gulpaygani 
Muhammad Jawad Bafaqih 
Dialog & Perbandingan Mazhab 
Persia 

978-602-306-014-6 

1 

xxvi + 474 
I 

2014 

2000 


K ekurangpahaman sebagian muslimin terhadap adanya berbagai kelompok dan 
mazhab dalam Dunia Islam acap kali menimbulkan intolerasi dan radikalisme. 
Entah itu mazhab kalam maupun fikih. Berangkat dari fenomena itulah, 
penulis menyusun buku ini yang menguraikan berbagai mazhab dan kelompok Islam 
berikut pokok-pokok pemikiran mereka tentang persoalan teologi secara objektif dari 
sumber-sumber otoritatif. 


222 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 




PERBANDINGAN MAZHAB 


11,41 





Dr. Ahd>, * fli Arar iyiriji 


Menuju Persatuan Islam: Pandangan Ulama Internasional 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Dr. Abdul Karim Biazar Syirazi 
Muhammad Jawad Bafaqih 
Perbandingan Mazhab 
Persia 

978-602-306-015-3 

1 

468 

I 

2015 

2000 


B elakangan ini persatuan Dunia Islam berada dalam bahaya besar akibat fitnah dari 
dalam (seperti Gerakan Takfiri) maupun dari luar (seperti Zionisme). Konspirasi 
musuh bersama Islam sering diingatkan oleh para ulama internasional seperti 
Syekh Mahmud Syaltut, Syekh Muhammad al-Ghazali, Syekh Bouthi, Say id Borujerdi 
dan lainnya. Akhirnya, cendekiawan kondang dan pakar al-Quran dari Timur Tengah, 
Dr. Abdulkarim Biazar Syirazi, menganggap perlu menerbitkan karya-karya yang 
meriwayatkan berbagai usaha ulama internasional untuk mendekatkan mazhab- 
mazhab Islam sehingga terwujud buku ini: Menuju Persatuan Islam: Pandangan Ulama 




KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 223 





"Sesungguhnya orang Mukmin adalah bersaudara, 
maka damaikanlah antara kedua-dua saudara kamu, dan bertakwalah 
kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat". (QS al-Hujurat [49]:10) 


saw 


mwa 


Titik Temu Akidah Sunnah-Syiah 


Dua Napas Satu Jiwa: Titik Temu Akidah Sunah dan Syi'ah 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 


I y I 0 wLuixJ I o 

Dr. Athif Salam 

Salman Parisi & Irwan Kurniawan 
Arab 

978-602-306-040-5 

1 

xii + 487 
I 

2015 


Oplah : 1000 


T ak dipungkiri bahwa dalam realitas sejarah, ada dua arus utama Islam—dengan 
mengabaikan rincian di antara mereka masing-masing—yakni Sunnah dan 
Syi'ah. Cara pandang keduanya terhadap isu-isu pokok keagamaan tertentu 
seperti persoalan ketuhanan, kenabian, kepemimpinan hingga persoalan fikih seperti 
salat, puasa, dan sejenisnya memang sedikitberbeda. Adapunbuku ini justru mendedah 
titik-temu akidah Sunnah-Syi'ah. Topik-topik wacana sejak tauhid, kemaksuman 
nabi, hingga persoalan Imam Mahdi dirujuk kepada para ulama kedua mazhab yang 
memiliki titik-temu. Sang penulis. Dr. Athif Salam—seorang cendekiawan Timur 
Tengah terkemuka yang propersatuan—telah berhasil menyusun 18 wacana dalam 
buku ini dengan semangat per satuan umat dan ukhuwah di antara kaum muslim. 


224 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 




PERBANDINGAN MAZHAB 


LUTHFULLAH SHAFI 


SERUAN 

KEBENARAN 









Tfe. _ ' v M 

- ^ .1 


QTT A T? A TT'RT r PTQ 

D UxlJtlxl xxJtll 1 ID 

atas Gerakan Wahabi 


Seruan Kebenaran: Suara Kritis Atas Gerakan Wahabi 


Judul Asli 


Karya 

Luthfullah Shafi 

Penerjemah 

Hasan Mawardi 

Tema 

Dialog & Perbandingan Mazhab 

Bahasa Asli 

Arab 

ISBN 

978-602-306-062-7 

Jumlah jilid 

1 

Nomor Jilid 

- 

Tebal 

180 

Cetakan 

I 

Tahun Terbit 

2016 

Oplah 

1000 


A KHIR-AKHIR ini marak perkembangan gerakan "keagamaan" yang disebut 
sebagai gerakan Salafi. Mereka mengklaim bahwa mereka hadir untuk 
menghidupkan kembali ajaran ulama salaf untuk menyelamatkan umat. 
Buku ini ditulis untuk memetakan persoalan-persoalan yang dipicu oleh gerakan Salafi 
yang merupakan metamorfosis gerakan Wahabi. Fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh 
para pembesar kelompok mereka telah menjadikan Islam sebagai agama yang jumud, 
kaku dan irasional. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 225 





Kritik atas Kritik: Analisis Pemikiran Kontroversial Ibnu 
Taimiyah 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Tema 

Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Jawad Bamari 
Mukhtar Luthfi 

Dialog & Perbandingan Mazhab 
Persia 

978-602-306-075-7 

1 

xvi + 382 

I 

2018 

500 


B uku ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi pemikiran Ibnu 
Taimiyah tentang Ahlulbait, yang terdiri dari dua bagian. Bagian Pertama: 
pembahasan umum dan konsep-konsep yang menerangkan tentang biografi 
Ibnu Taimiyah, keyakinan umum dan sebagian pemikirannya. Bagian Kedua: 
menjelaskan tentang pemikiran Ibnu Taimiyah berkaitan dengan Ahlulbait as, seperti 
menolak keutamaan Imam Ali, Sayidah Fathimah, Imam Hasan as. Imam Husain as, 
sampai penghinaannya kepada Imam Mahdi. 


226 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 




citT 


Thomas 

McElwain 

T London 

Lectures 





The London Lectures: Rahasia Yang Tidak Pernah Diungkap 
Gereja 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
ISBN 

Bahasa Asli 
Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


The London Lectures 
Thomas McElwain 
Nailul Aksa 
979-26-0708-0 
Inggris 
1 

268 

I 

2006 

2000 


B uku ini ditulis tidak untuk menghibur, juga tidak untuk menjungkirbalikkan 
situs-situs sakral. Sebaliknya, ia menyusun teka-teki dan simbol-simbol 
di balik serumpun aksara suci ang tersimpan dalam Tabirin agama' lalu 
menghadirkannya menjadi fakta yang terlalu bender ang untuk ditutupi. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 227 






Firman-Firman Yesus: Bukan Manusia Biasa 

Judul Asli 


Karya 

: Ridha Shadr 

Penerjemah 

: Syekh al-Hamid 

ISBN 

: 979-26-0707-2 

Bahasa Asli 

: Arab 

Jumlah Jilid 

: 1 

Tebal 

: 249 

Cetakan 

: 1 

Tahun Terbit 

: 2006 

Oplah 

: 2000 


B uku ini mencoba memerikan bagaimana gambaran Nabi Isa as dalam perspektif 
al-Quran. Mulai dari masa kecilnya, hingga bagaimana beliau diangkat ke langit. 
Gambaran ini tentunya sangat berguna untuk memahami lebih jauh tentang Isa 
bin Maryam as. 


228 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 









Bacalah Bibel: Merajut Benang Merah Tiga Iman 

Judul Asli : Islam In The Bible 

Karya : Thomas McElwain 

Penerjemah : Muhammad Musaddiq & Fathi Bawazier 

ISBN : 979-26-0703-X 


Bahasa Asli : Inggris 

Jumlah Jilid : 1 

Tebal :333 

Cetakan : 1 

Tahun Terbit : 2006 

Oplah : 2000 


T entu saja Anda berhak untuk mempertanyakan sebagian isi buku kontroversial 
ini, karena penulisnya, Thomas McElwain, memang ingin menjadikannya 
sebagai pemantik geliat gairah baru, yang menandai berakhirnya fase "dialog 
basa-basi", dan dimulainya babak baru sebuah dialog yang dapat menghadirkan 
kesepahaman piramidal tiga iman yang berporos di Jerussalem itu. Tahukah Anda 
di dalam Bible terdapat banyak rahasia dan sandi yang akan membuat mata Anda 
terbelalak? Penasaran? Tunggu apa lagi? 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 229 



PERBANDINGAN MAZHAB 



The True Gospel of Christ 

JudulAsli : y 

Karya : Elijah Syekh 

Penerjemah : Ali Yahya 

Bahasa Asli : Arab 


ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


978-979-2607-13-9 

1 

261 

I 

2007 

2000 





G ospel (Injil) adalah wahyu Tuhan, betapapun sebagian isinya dinilai mengalami 
distorsi. Mencemoohnya sama dengan menodai firman Allah, apa pun agama 
yang dianutnya. Karena itulah, ia disebut Kitabullah, dan para pengimannya 
disebut Ahlulkitab. Sebagaimana al-Quran dan Taurat, Gospel memancarkan pendar 
kebenaran yang menerjang kisi-kisi agama dan golongan. Buku ini tidak memuat ajakan 
dan propaganda yang menyulut kebencian. Sebaliknya, aroma semerbak kesepahaman 
akan tercium dari lembaran-lembarannya yang bening. 


230 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 













Budaya yang Terkoyak: Di Antara Islam dan Barat 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
Jumlah Jilid 
Tebal 


: Western Civilization Through Moslem Eyes 
: Prof. Mujtaba Lari 
: Prof. Dr. Benimo H.Umar 
: Inggris 
: 1 

: viii + 96 


Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2001 


Oplah : 2000 


F enomena krisis kemanusiaan terjadi tatkala nilai-nilai moral, religi dan 
kemanusiaan universal ditanggalkan dan diabaikan sedemikian rupa. Kenyataan 
ini tergambar dengan jelas di wajah kebudayaan Barat. Masyarakat Barat yang 
dulunya pernah begitu fanatik menganut agamanya kini telah menjelma menjadi 
masyarakat yang liar dan primitif. Di sisi lain, Islam merupakan sistem keyakinan 
paripurna yang menjamin pemenuhan kebutuhan umat manusia, baik secara material 
maupun spritiual. Bukan hanya menyelamatkan umat manusia dari kerusakan hidup, 
Islam bahkan menghantarkan umat manusia menggapai kesempurnaan eksistensinya. 
Di sinilah letak urgensi buku karya Prof. Musawi Lari ini. 


232 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 




up in i* 1 i 




Tema-Tema Pokok Nahj al-Balaghah 

Judul Asli : Glimpses of the Nahj al-Balaghah 

Karya : Murtadha Muthahhari 

Penerjemah : Arif Mulyadi 

Bahasa Asli : Inggris 

Jumlah Jilid : 1 

Tebal : xii + 256 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2002 


Oplah : 2000 


S alah satu warisan intelektual dari Ali bin Abi Thalib adalah kitab Nahj al- 
Balaghah , sebuah kompilasi khotbah, surat-surat, dan aforismenya dalam 
berbagai kesempatan. Demi mengakrabkan kandungan buku ini kepada para 
pembaca, sang penulis berusaha memetakan tema-tema pokok yang ada di dalam 
kitab. Temuannya menuntun kesimpulan pada lima tema pokok dalam kitab tersebut: 
teologi dan metafisika, suluk dan ibadah, pemerintahan dan keadilan, kuliah-kuliah 
moral dan aforisme, dunia dan keduniawian. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 233 




Renungan Jumat: Penyuluh Akhlaqul Karimah (Jil I) 
Renungan Jumat: Meraih Cinta Ilahi (Jil II) 


Judul Asli : Renungan Jumat: Penyuluh Akhlaqul Karimah (Jil I) 
Renungan Jumat: Meraih Cinta Ilahi (Jil II) 

Karya : Rudhy Suharto (ed.) 

Bahasa Asli : Indonesia 


ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 


: Jil I (979-97120-2-5), Jil II (979-3502-01-0) 
: 2 
: 1-2 

: Jil I (342 Hal), Jil II (295 Hal) 


: I-II 


Tahun Terbit : 2003 


Oplah : 2000 


B uku Renungan jumat: Penyuluh Akhlaqul Karimah ini memaparkan tujuh 
pembahasan yang pantas untuk dijadikan bekal khotbah Jumat. Tujuh tema 
bahasan ini mencakup masalah Suluk, Nabi Muhammad, Akhlak, Manusia, 
Cinta dan Ikhlas, Bulan Mulia dan Sosial. Dengan Bahasa yang mudah dipahami, buku 
ini memadai untuk dijadikan bahan renungan dan muhasabah. 


234 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 





Meniti Jalan Nan Lurus 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 


: Seeking The Straight Path: Reflectons Of A New Muslim 
: Diane Masooma Beatty 
: Diani Mutikaati 
: Inggris 
: 979-3515-07-4 
: 1 


Tebal : 152 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2004 

D iane Masooma Beatty, penulis buku ini, adalah seorang muslimah Amerika 
yang menuturkan pengalamannya sendiri dalam mencari kebenaran. Sebuah 
Jalan nan Lurus. Usaha kerasnya dalam membandingkan ajaran agama 
sebelumnya dengan ajaran Islam telah mengantarkannya untuk menerima Islam 
sepenuhnya sebagai anutan barunya. Baginya, "kembali ke pangkuan Islam rasanya 
seperti pulang." Sebuah pengalaman eksistensial-religius yang layak dibaca bagi para 
pencari kebenaran! 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 235 




Risalah Hak Asasi Wanita 


Judul Asli 

Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 


: Woman's Human Rights: A Comparative Study of Woman's Human Right 
in Island and the Universal Declaration of Human Rights 
: Prof . S.M. Khamenei 
: Quito R. Motinggo 
: Inggris 
: 979-97120-9-2 


Jumlah Jilid : 1 

Tebal : 112 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2004 

Oplah : 2000 


N ilai plus dari buku ini adalah kepiawaiannya dalam memadatkan dan 
menganalisis informasi tanpa kehilangan daya kritisnya terhadap kandungan 
dalam Deklarasi tersebut. Penulis membuktikan bahwa slogan kebebasan, 
persamaan, dan persaudaraan dalam Revolusi Prancis sesungguhnya diambil kaum 
muslim Andalusia (Spanyol). Ini artinya sesungguhnya Islam adalah agama yang 
sangat membela HAM. Bahkan Islam amat memerhatikan hak-hak asasi wanita. 


236 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 






FILSAFAT SOSIAL 





Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
ISBN 

Bahasa Asli 
Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


Islam and Feminism: Theory , Modelling , and Applications 
Ali Hussain al-Hakim (ed.) 

A. H. Jemala Gembala 
979-3515-44-9 
Inggris 
1 

310 

I 

2005 

2000 


A da beberapa prinsip dasar yang secara eksplisit diungkapkan dalam al-Quran 
mengenai relasi perempuan dan laki-laki. Pertama, perempuan dan laki-laki 
diciptakan dari entitas ( nafs ) yang sama (4:1), karena itu kedudukannya sama 
dan sejajar, yang membedakannya di mata Tuhan hanyalah kualitas kiprahnya (49:13). 
Kedua, perempuan dan laki-laki sama dituntut untuk mewujudkan kehidupan yang 
baik ( hayatan thayyibah ) dengan melakukan kerja positif /amal saleh (16:97) untuk 
tujuan ini diharapkan perempuan dan laki-laki bahu membahu, membantu satu 
dengan yang lain (9:71). Ketiga, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama 
untuk memperoleh balasan yang setimpal atas kerja-kerja yang dilakukan (33:35). 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 237 





Hak-Hak Sipil dalam Islam 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
ISBN 

Bahasa Asli 
Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


Markaz al-Risalah 

Abdullah al-Habsyi, M. Ali, Abu Haidar 
979- 3515-40-6 
Indonesia 
1 

208 

I 

2005 

2000 


I slam menghadirkan sebuah rumusan HAM yang bersumber dari Allah Swt Yang 
Mahakaya dan Maha Mengetahui yang karenanya tidak memiliki kepentingan 
individual, melainkan hanya demi keselamatan manusia seluruhnya dan 
merumuskan HAM berdasarkan pengetahuan pasti, karena Dialah yang menciptakan 
manusia. Di samping itu, HAM Islam ini telah menjadikan fakta sejarah yang diamalkan 
oleh Rasulullah saw dan Ahlulbaitnya as yang maksum serta kaum muslimin yang 
saleh. Demikianlah buku ini menghadirkan rumusan HAM dalam tinjauan Islam 
secara kritis, kontekstual dan komprehensif. 


238 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 




FILSAFAT SOSIAL 



Cantik Tanpa Kosmetik 

Judul Asli : Beauty of Concealment and Concealment of Beauty 

Karya : Zahra Rahnavard 

Penerjemah : Satrio Pinandito 

ISBN : 979-3515-92-9 

Bahasa Asli : Inggris 

Jumlah Jilid : 1 

Tebal : 144 

Cetakan : 1 

Tahun Terbit : 2006 


Oplah : 2000 


I ngin cantik? Jangan menunggu jampi-jampi dari dukun. Ingin indah? Tak perlu 
habiskan uang untuk membeli alat-alat kosmetik, apalagi menjalani operasi plastik. 
Mungkin buku ini menjadi solusi Anda. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 239 




Kafilah Budaya: Pengaruh Persia Terhadap Kebudayaan 
Indonesia 


FILSAFAT SOSIAL 


Judul Asli : oLol j jljj i_5 j >j li oLol j jljj jdlj 

Karya : Muhammad Zafar Iqbal 

Penerjemah : Yusuf Anas 

ISBN : 979-26-0704-8 

Bahasa Asli : Persia 

Jumlah Jilid : 1 

Tebal : 231 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2006 


Oplah 


: 2000 


B enarkah Syi'ah (atau Syah) Kuala, Hamzah Fansuri, Nuruddin Arraniri, bahkan 
Syekh Siti Jenar sangat dipengaruhi oleh pemikiran keagamaan yang berasal dari 
Fars? Buku ini adalah hasil kerja keras sebuah penelitian panjang dari seorang 
"arkeolog manuskrip" yang melakukan rekonstruksi perjalanan "kafilah budaya" yang 
berlangsung sebelum bangsa Indonesia dilahirkan. 


240 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 







Jihad 

Ncl UTUShJI rt Suhkh PdhJiTI l^otauq .(illml 
dilil i PinrifiiHr 

Perlukah Jihad?: Meluruskan Salah Paham Tentang Jihad 
dan Terorisme 

Judul Asli : 0 JS j Jx^- 

Karya : Muhammad Taqi Mishbah Yazdi 

Penerjemah : Akmal Kamil 

ISBN : 979-35115-80-5 

Bahasa Asli : Persia 

Jumlah Jilid : 1 

Tebal : 264 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2006 

M engapa kata "jihad" dalam Alquran disandingkan dengan kata "di jalan 
Allah"? Apa jihad rohani dan jasmani itu? Apa jihad agresi dan jihad 
defensif itu? Siapakah mujahid sejati? Masalah-masalah itu terlalu rumit 
untuk dijawab ala kadarnya tanpa dasar dalil yang cukup. Dapatkan semua jawabannya 
dalam buku ini. Lalu lenyapkan salah paham Anda tentang jihad. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 241 





Agama Politik: Nalar Politik Islam 


Judul Asli 
Karya 

Penerjemah 

ISBN 


Syi'ah Political Thought 

Ahmad Vaezi 
Ali Syahab 
979-26-0705-6 


Bahasa Asli : Inggris 
JumlahJilid :1 
Tebal : 290 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2006 
Oplah : 2000 


B agaimana merumuskan sebuah konsep politik dari sumber-sumber agama 
yang, pada kenyataannya, selalu terbuka bagi ragam penafsiran dan persepsi? 
Tidakkah kesimpangsiuran penafsiran ini malah membuka konflik yang 
bisa-bisa bertentangan dengan tujuan diwahyukannya agama, yang diklaim sebagai 
agama politik? Masih relevankah klaim bahwa agama adalah sistem politik dalam 
bermasyarakat yang majemuk dan modern? Bukankah mem-politik-kan agama berarti 
menodainya? Bagaimana para pendukung "agama politik" menjawab keragu-raguan 
kaum sekular? Silakan baca buku ini. 


242 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 




FILSAFAT SOSIAL 



Bangga Jadi Muslimah 

Judul Asli : Oj * <_i j11?j L I 

Karya : Ibrahim Amini 

Penerjemah : Zayadi 

Bahasa Asli : Persia 

ISBN : 978-979-119-317-7 

Jumlah Jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : 166 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2007 

Oplah : 2000 


M asih banggakah perempuan muslim dengan identitas dirinya ketika jati 
diri keislaman di abad kontemporer ini 'disamakan' dengan kekolotan, 
kefanatikan, dan keterbelakangan? Masih banggakah perempuan muslim 
dengan identitas dirinya ketika sebagian manusia di abad sekarang mencapnya 
sebagai teroris gara-gara bersikukuh dengan jilbabnya? Masih banggakah perempuan 
muslim dengan jati dirinya di era materialisme ini yang mengganggap mereka sebagai 
penghambat kemajuan di bidang politik? Inilah buku yang sanggup mengembalikan 
wibawa dan kehormatan diri Anda sebagai muslimah. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 243 




FILSAFAT SOSIAL 



71qnhollywood|SME 



Zion-Hollywood-Isme 

Judul Asli 


Karya 

: Majid Shafa Taj 

Penerjemah 

: Thalib Anis 

Bahasa Asli 

: Persia 

ISBN 

: 978-979-26-0710-9 

Jumlah Jilid 

: 1 

Nomor Jilid 

: - 

Tebal 

: 90 

Cetakan 

: I 

Oplah 

: 2000 

Tahun Terbit 

: 2007 


I nilah buku yang menyorot dan mengupas secara berani "adonan kental" sebuah 
gurita perfilman spesialis happy ending dan pengaruh Zionisme. Buku ini mengajak 
Anda untuk lebih jauh memasuki ruang-ruang studio yang menggarap ribuan 
film yang siap mengeruk uang para penduduk bumi sekaligus menjadikannya sebagai 
keranjang. Welcome to Hollywood... 


244 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 




Layar Persia: Panorama Sinema Iran 

Judul Asli : - 

Karya : Ekky Imanjaya 

Penerjemah : - 

Bahasa Asli : Indonesia 

ISBN : _ 

Jumlah Jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : - 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2007 


Oplah : 2000 


B agaimana sebuah sinema dibuat oleh para pelakunya, khususnya di sebuah 
Negara yang pemimpinnya adalah ulama? Pembaca akan menemukan 
jawabannya dari A-Z ihwal bagaimana perkembangan perfilman di Negara 
Iran, plus beberapa contoh film-film mereka yang masyhur di pasar internasional. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 245 



FILSAFAT SOSIAL 



Negara Fiktif 


Judul Asli : j 

Karya : Majid Shafa Taj 

Penerjemah : Alam Firdaus 

Bahasa Asli : Persia 

ISBN : 978-979-2607-12-3 

Jumlah Jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal :212 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2007 

Oplah : 2000 

ekelompok ekstremis bersekongkol menebar dongeng bernama Holocaust, 
memuja rasialisme atas nama Kitab Suci, menjajakan mitos 'Bangsa Pilihan', 
menebar jejaring tipu daya, merampas tanah, dan memecah belah umat manusia. 
Inilah karya komprehensif ihwal eksistensi dan sejarah pendirian penjajah Israel. Di 
dalamnya pembaca akan menjumpai fakta-fakta menarik ihwal "Negara" yang dikawal 
terus oleh Amerika Serikat. 

246 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 





Demi Kaum Tertindas: Akar Revolusi Islam di Iran 

Judul Asli : The Roots of the Islamic Revolution in Iran 

Karya : Hasan Bashir (ed.) 

Penerjemah : Aos A. Gaos, Ety Triana, dan Jemala Gembala 

Bahasa Asli : Inggris 

ISBN : 978-979-2607-15-4 

Jumlah Jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : viii + 240 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2007 

Oplah : 2000 

R evolusi Islam Iran adalah revolusi abad ke-20 yang fenomenal. Betapa tidak, 
revolusi ini diinisiasi oleh sekelompok mullah atau kaum agamawan yang 
hingga sekarang terus bertahan dengan Republik Islam Irannya. Buku ini 
berusaha mengungkap faktor apa saja yang menjadikan keberhasilan revolusi Islam 
Iran ini dengan data-data yang faktual dan komprehensif sejak pra-Revolusi. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 247 





PESAN-PESAN MONUMENTAL 
ALI KHAMENEI 




FILSAFAT SOSIAL 


The Wisdom: Pesan-Pesan Monumental Ali Khamenei 

Judul Asli : Selected Speeches Of Ayatollah Ali Khamenei Vol.l 


Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 


: Seyyed Ali Khamenei 
: Arif Mulyadi 
: Inggris 

: 978-979-119-327-6 
: 1 


Tebal : 259 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2008 

Oplah : 2000 


T he Wisdom merupakan kumpulan khotbah dan ceramah, dengan berbagai tema, 
dari Pemimpin Spiritual Tertinggi Iran, Imam Ali Khamenei. Akan tetapi, buku 
ini bukan sekadar buku yang memuat perintah dan pengarahan. Ia adalah 
rekaman pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang ulama dan filsuf. Fakih yang 
pernah menjadi pegawai negeri (presiden) pada masa awal pendirian Republik Islam 
Iran ini, sejak dulu hingga kini, merupakan teladan bagi setiap bangsa tertindas di 
dunia. 


248 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 



FILSAFAT SOSIAL 


f(tr* 





Amk hika Sekjkai 


Ptrates* 
Huma’N Tights 


Pirates of Human Rights: Potret Buram HAM Amerika 
Serikat 

Judul Asli : - 

Karya : Irman Abdurrahman & Tim Citra (Penyusun) 

Penerjemah : - 

Bahasa Asli : Inggris 

ISBN : 978-979-2607-14-7 

Jumlah Jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : 219 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2008 

Oplah : 2000 


P elanggaran hak-hak asasi manusia oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap 
orang-orang dari berbagai belahan dunia dalam apa yang dinamakan 'perang 
melawan teror' tidak dapat disamakan dengan pelanggaran hak asasi manusia 
oleh suatu pemerintahan kecil dalam teritori yang terbatas. Situasi-situasi mengerikan 
di tempat-tempat seperti Teluk Guantanamo, Bagram, dan cerita-cerita tentang pusat- 
pusat penahanan rahasia di seluruh dunia akan berdampak negatif terhadap struktur 
konseptual dari hukum internasional tentang hak asasi manusia dan aplikasinya di 
seluruh dunia. Di sinilah letak urgensi buku ini. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 249 





Islamic Idol 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 

Cetakan : 1 
Tahun Terbit 


: Portraits of Youth 
: Ali Dawani 

: Nailul Aksa & Eka Taurisia 
: Inggris 

: 978-979-11x9-347-4 
: 1 

: 346 

: 2009 


Oplah : 2000 


M asyarakat kita memang haus idola. Namun dahaga itu justru disalahgunakan. 

Aspek-aspek fisik seperti keren, gagah, atau cantik amat ditonjolkan. 
Penonton dibuat terpesona dan rela mengirim sebanyak-banyaknya, hanya 
agar idolanya menang. Idola karena tampilan fisik banyak, tapi idola sejati yang 
menjadi suri teladan amatlah jarang. Saatnya telah tiba bagi generasi muda untuk 
meredefinisi 'idola' agar tidak terserat arus materialisme dan kapitalisme. Muslim 
modern memerlukan islamic idol yang menjadi panutan dan tuntunan, bukan tontonan. 
Di sinilah pentingnya buku ini 


250 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 



FILSAFAT SOSIAL 





Herkunffsn Khy&teih Nab^ ww 


Jetong Rjrnadhjn 


Meraup Magfirah 

Karya : Hasan Musawa 

Bahasa Asli : Indonesia 

ISBN : 978-979-119-354-2 

Tebal :136 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2009 

Oplah : 2000 

uku ini merupakan refleksi atas khotbah Rasulullah saw pada Jumat terakhir 
Syakban. Meski isi khotbah cukup singkat namun layak untuk direnungkan 
sebagai pembekalan rohaniah menyambut ibadah puasa. Refleksi penyusun 
atas kandungan khotbah akan mampu mengajak kita menyegarkan kembali makna 
ibadah puasa yang selama ini tergerus oleh rutinitas. Pembahasan sang penyusun yang 
disajikan secara komunikatif dan integratif akan langsung memikat pembaca. 




KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 251 



FILSAFAT SOSIAL 



Islam: Spirit Sepanjang Zaman 

Judul Asli : Western Civilization Through Muslim Eyes 

Karya : Mujtaba Musawi Lari 

Penerjemah : Ety Triana & Ali Yahya 

Bahasa Asli : Inggris 

ISBN : 978-979-119-384-9 

Jumlah jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : viii + 266 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2010 

Oplah : 2000 


E ra globalisasi (baca: Amerikanisasi tepatnya) saat ini telah membawa masuk 
budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia, yang sayangnya budaya 
negatifnya yang sering diadopsi oleh masyarakat dunia. Kaum muslim sebagai 
entitas keagamaan terbesar di Indonesia tak lepas dari jeratan dari itu sehingga 
rasanya tidak "mendunia" kalau tidak menerima Amerika sebagai parameter unggul 
bagi kemajuan bangsa. Buku ini ditulis untuk kaum muslim dunia dengan tujuan 
membangun kembali kebanggaan mereka terhadap Islam secara rasional sehingga 
para penganutnya di mana pun mereka berada tetap percaya diri. 


252 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 




fttmliiufj.'iii lmiirn Khnmriiil 
dajl 

■SjAllhl Mtllli:illJi:i! , i 


Membangun Generasi Qurani: Pandangan Imam Khomeini 
& Syahid Muthahhari 


Judul Asli : Ail! <—A 01 j&\ & Guiding the Youth of the New Generation 

Karya : Imam Khomeini & Murtadha Muthahhari 

Penerjemah : Abu Kautsar & Ali Yahya 

Bahasa Asli : Arab & Inggris 

ISBN : 978-979-26-0710-9 

Jumlah jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : xviii + 207 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2012 

Oplah : 2000 


B uku ini merupakan gabungan dari dua penulis, yakni Imam Khomeini dan 
Murtadha Muthahhari. Pada bagian pertama. Imam Khomeini membahas 
kedudukan Al-Quran dalam ruang-hidup manusia, bukan muslim saja, karena 
Al-Quran memang petunjuk bagi seluruh manusia. Agar Al-Quran bisa menjadi 
petunjuk, bagi Imam, orang harus menjauhi maksiat dan cinta dunia. Sementara, 
pada bagian kedua, Syahid Muthahhari mengingatkan akan pentingnya regenerasi 
kepemimpinan. Beliau menyebutkan, mundurnya generasi muda muslim disebabkan 
jauhnya Al-Quran dari kehidupan mereka. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 253 




FILSAFAT SOSIAL 


A Note From Tehran: Refleksi Perempuan Indonesia tentang 
Kebangkitan Islam 

Judul Asli : A Note From Tehran: Refleksi Perempuan Indonesia tentang Kebangkitan 
Islam 


Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


Dina Sulaeman dkk. 

Indonesia 

978-979-26-0726-0 

1 

224 

I 

2013 

2000 


S eribu perempuan dari delapan puluh lima Negara, dari berbagai mazhab dan 
profesi, berkumpul dalam konferensi bertajuk "Perempuan dan Kebangkitan 
Islam" di Tehran. Apa yang mereka rasakan? Sepuluh hari berada di Tehran, 
kota yang dicitrakan kontroversial oleh media massa dunia. Apa yang mereka lihat? 
Inilah catatan 17 perempuan Indonesia yang hadir dalam konferensi itu. Tak sekadar 
bercerita tentang Tehran, mereka juga menghadirkan refleksi yang beragam, renyah, 
dan menarik tentang perempuan, keindonesiaan, dan kebangkitan Islam. 


254 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 




FILSAFAT SOSIAL 



Sistem Politik Islam: Sebuah Pengantar 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


Ali Asgar Nusrati 
Musa Mouzawir 
Persia 

978-602-306-008-5 

1 

464 

I 

2015 

2000 


I slam adalah sebuah agama dan ideologi yang kemunculannya mampu menggeser 
semua ideologi yang ada di tengah umat manusia, baik itu sosialisme maupun 
komunisme. Karena itu, sudah sewajarnya jika penjelasan tentang teori sistem 
politik Islam secara argumentatif ditawarkan. Buku Sistem Politik Islam: Sebuah 
Pengantar ini menguraikan serangkaian kajian politik yang difokuskan pada masalah 
pengelolaan masyarakat juga dan disusun sebagai sebuah buku pelajaran dan analisis 
yang memadai untuk menjawab berbagai sorotan kritis terhadap sistem politik Islam 
dan konsep Wilayah al-Paqih. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 255 






HAK ASASI MAN US IA 

Stfjuali Kojiflu Xcinprclicnsij 


EnJnul AbEdin Qiirbnnl 


Islam dan Hak Asasi Manusia: Sebuah Kajian Komprehensif 



FILSAFAT SOSIAL 





Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 


Zainul Abidin Qurbani 

M. Ilyas 

Persia 

978-979-26-0761-1 

1 

416 

1 

2016 




Oplah 


1000 


D UNIA dalam kondisi berdebu pekat kebodohan yang membebani akal dan 
pikiran manusia. Kezaliman merajalela dan keadilan terkurung di dalam 
istana-istana dan gembong-gembong kekuasaan. Dengan membaca buku ini, 
pembaca akan diajak untuk menelusuri sejarah Hak Asasi Manusia di berbagai belahan 
dunia, termasuk perkara-perkara kontradiksi antara Deklarasi Internasional HAM 
dengan undang-undang Islam. Penulis buku membagi karyanya dalam empat Kajian 
Umum: (1) Hak Asasi dan Referensinya; (2) Selayang Pandang Sejarah Hak Asasi; (3) 
Islam dan Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia; dan (4) Islam dan Kebebasan. 


256 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 




Jagat Wanita: Tinjauan dan Kedudukannya dalam Islam 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


I j ST>1 

Dr. Abdurrasul Ghiffari 

Salman Parisi 

Arab 

978-979-26-0757-4 

1 

368 

I 

2016 

1000 


D i antara tema-tema terpenting yang didengungkan dalam tulisan-tulisan kaum 
feminis dan penyokong emansipasi wanita adalah sebagai berikut: 1) hak- 
hak wanita, 2) kebebasan wanita, dan 3) persamaan antara wanita dan pria. 
Sementara masalah lainnya merupakan lanjutan atau turunan dari ketiga pokok tema 
tersebut. Dalam pandangan penulis. Dr. Abdurrasul Ghiffari, wanita dan pria dalam 
keberadaannya sebagai insan memiliki hak-hak yang telah ditetapkan oleh Pencipta 
Syariat (al-Syari') yang Mahasuci. Meski demikian, pada saat yang sama perempuan 
memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Syariat yang agung tidak 

melupakan dua sisi ini (hak dan kewajiban). 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 257 





/ Mu&twiah' 

K? 0 Jdoiff 

-S j\.M U 


*>i\ 


JtfnpflJ? TtftMfk if& hiitiip nn 
'Ptir n. ^eEampuau Tptadnn 


■ ■ ■ - * ■# ■ ■ ■ - - ■ > ■ 

'tr^h-ajgaay.^Vfg 
y yn-tit. al A. ^j'. ■'^ 

!■*■ ■: t ?■ T i ■•?«-? *.-* ^ ■ * t * i jdj’•■•■■ ■ ! ■» ■ 


Muslimah Idol: Napak Tllas Kehidupan Para Perempuan 
Teladan 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


Muslimah Idol: Napak Tllas Kehidupan Para Perempuan Teladan 
Euis Daryati, M.A. 

Indonesia 

978-979-26-0752-9 

1 

216 

I 

2015 

2000 


E ra informasi dan globalisasi dengan segala kemudahan yang didapati juga 
memiliki berbagai dampak negatif. Tentu hal ini sangat berbahaya karena akan 
merusak karakter dan kepribadian seorang muslimah jika sang idola adalah sosok 
yang tidak sesuai dengan budaya, pemikiran, adat dan agama kita. Karena itu, penulis 
buku ini berusaha mengupas tentang kehidupan beberapa figur perempuan teladan 
yang sebagian dari mereka belum banyak dikenal di kalangan muslimah Indonesia, 
seperti Sayidah Maryam, Sayidah Khadijah, Sayidah Fathimah binti Rasulullah saw, 
hingga tokoh perempuan muslimah kontemporer. 


258 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 







FILSAFAT SOSIAL 



Madrasah Ahlulbait: Sumbangan Terhadap Ilmu dan 
Peradaban 


JudulAsli : ^ 

Karya : Sayid Hasan al-Shadr 

Penerjemah : Ammar Fauzi 

Bahasa Asli : Arab 

ISBN : 978-602-306-066-5 

Jumlah jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal :352 

Cetakan : I 


Tahun Terbit : 2016 


Oplah : 1000 


M adrasah Ahlulbait merupakan salah satu madrasah Islam selain 
Ahlusunnah. Sumbangan para pengikutnya terhadap ilmu dan peradaban 
Islam sesungguhnya sangat besar. Sayangnya, hampir semuanya relatif tak 
dikenal lantaran alasan-alasan tertentu seperti alasan politis dan teologis. Karena itu, 
inisiatif dari seorang Sayid Hasan Shadr untuk menuliskan para ulama yang telah 
memberikan kontribusinya kepada ilmu dan peradaban Islam dalam buku ini tentu 
wajib kita hargai. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 259 




FILSAFAT SOSIAL 



Jalan Keadilan: Memahat Jatidiri Bersama Para Nabi 

Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 

uku ini sedikit banyak akan mengulas peran para nabi as untuk meraih 
kehormatan dari sisi: pertama, ideologi dan keyakinan (penafian dan penolakan 
terhadap segala bentuk keyakinan dan pemikiran manusia yang tidak 
menghambakan diri kepada Allah Swt); kedua, sosial dan kemasyarakatan (penolakan 
setiap perkara yang mungkar sesuai dengan al-Quran dan pemberlakuan setiap perkara 
makruf yang dapat mengantarkan manusia pada perkembangan dan kemajuan. Ketiga, 
politik dan pemerintahan (menyebarkan pemerintahan yang adil yang didirikan 
berdasarkan prinsip wahyu). 



Muhammad Thahir al-Qadri 
Muhammad Jawad Bafaqih 
Persia 

978-602-306-042-9 

1 

xxii + 156 
I 

2015 

1000 


260 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 




FILSAFAT SOSIAL 



MAKRl'F 

NAHI 

mungkar 


Spirit Kel'iwmLiH MumI 


Mohscu Qsraati 


Amar Makruf Nahi Mungkar: Spirit Reformasi Moral 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


A" j' <_/ 3 ^3j*-* V 1 

Mohsen Qaraati 

Ahmad Subandi 
Persia 

978-979-26-0763-5 

1 

xxvi + 358 

I 

2017 

500 


A mar makruf nahi mungkar adalah asas terpenting untuk memelihara 
masyarakat dan mengatur kebaikan di dalamnya, meskipun masih banyak 
kerusakan yang tertinggal di sana. Ia merupakan kewajiban atas setiap 
muslim, apa pun posisinya di tengah masyarakat. Buku ini menjelaskan tentang 
pentingnya amar makruf dan nahi mungkar dan efek negatif meninggalkannya, tata 
cara dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan para pelaku amar makruf dan 
nahi mungkar, juga disertakan ayat-ayat dan hadis-hadis terkait masalah-masalah 
sosial, pemerintahan dan kejiwaan yang berkaitan dengan kewajiban ini. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 261 




FILSAFAT SOSIAL 

vm. 



(mini All (Mil Hu^lr* 

C-Tt* 



lYf^cljsan I enjikiHJ 
nil** H*k Tnb*n rtiin i-Uk tn^.m 


Risalah al-Huquq: Penjelasan Lengkap atas Hak Tuhan dan 
Hak Insan 

Judul Asli : JjiJ-l ^JL-j 

A Divine Perspective on Rights 


Karya 

Imam Ali bin Husain 

Penerjemah 

Ety Triana 

Tema 

Filsafat Sosial 

Bahasa Asli 

Inggris 

ISBN 

978-602-6267-03-0 

Jumlah Jilid 

1 

Nomor Jilid 

- 

Tebal 

xxxii + 654 

Cetakan 

I 

Tahun Terbit 

2018 

Oplah 

1000 

Harga 

Rp 165.000,- 


W alaupun buku ini ditulis oleh 
Qudratullah Masyayekhi dan 
merupakan sebuah ulasan atas 
Risalah al-Huquq , buku ini sebenarnya 
dianggap dikarang oleh Imam Keempat, 
Imam Ali bin Husain al-Sajjad, karena 
dialah penulis Risalah al-Huquq. Pensyarah 
hanya memberikan rincian lebih detail 
tentang apa yang Imam maksum as 
katakan. Imam Ali al-Sajjad as adalah putra 
dari Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib 
dan Syahrbanu. Gelarnya al-Sajjad yang 
berarti "orang yang banyak sujud." 


Sekitar tiga dekade, hidup Imam Ali al-Sajjad as dicurahkan untuk membangkitkan 
spiritualisme masyarakat. Kitab ini, Risalah al-Huquq , merupakan salah satu ajarannya 
yang paling fenomenal. Ia merupakan dokumen penting tentang hak asasi manusia 
secara islami, yang bukan hanya mencakup hak asasi manusia, tetapi juga meliputi 
hak-hak Allah, bagian tubuh kita, dan perbuatan kita. 


Dalam buku ini pembaca akan menjumpai sekitar 50 Hak yang terkait dengan hak 
Tuhan dan hak insan, yang melampaui gagasan hak asasi manusia yang dikembangkan 
oleh masyarakat Barat. Kandungan dokumen hak asasi yang sangat bernilai ini 
membuktikan bahwa Islam telah menetapkan dokumen pertama tentang hak asasi 
hampir empat belas abad yang lalu. 


262 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 




























4 Aii Khameie' 
4 Ali Syari'at 
Murtadha Muthahhar 


Iqbal Dalam Pandangan Para Pemikir Syi'ah 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 


: Iqbal Manifestation of The Islamic Spirit 
: Ali Khamene'i, Ali Syari'ati & Murtadha Muthahhari 
: Andi Haryadi 
: Inggris 
: 979-97120-3-3 


Jumlah Jilid : 1 

Tebal : 154 

Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2002 


Oplah : 2000 


B uku ini merupakan karya bersama tiga pemikir dan ideolog Syi'ah—Ali 
Khamene'i, Ali Syari'ati, dan Murtadha Muthahhari—yang mengangkat 
salah seorang tokoh besar mazhab Sunni (Muhammad Iqbal) tentang jasa 
beliau di dunia keilmuan dan intelektual, gagasan dan nilai-nilai Islam yang 
beliau ajarkan kepada masyarakat dunia. Dari buku ini kita dapat menelusuri dari tiga 
pendekatan yang berlainan dari tiga tokoh Syi'ah, yang semuanya mengungkapkan 
pandangan-pandangan yang positif tentang biografi kehidupan tokoh (Muhammad 
Iqbal) ini. 


264 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 





TOKOH 




Pr*l. Ih ui 






Para Filosof Sebelum dan Sesudah Mulla Shadra 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
ISBN 


: Para Filosof Sebelum dan Sesudah Mulla Shadra 
: Muhsin Labib 

: 979-3515-59-7 


Bahasa Asli 
Jumlah Jilid 
Tebal 


: Indonesia 
: 1 

: 558 


Cetakan : I 

Tahun Terbit : 2005 


B 


uku ini adalah sebuah album yang memuat potret dinamika pemikiran falsafi 
berikut tokoh-tokohnya sepanjang sejarah Islam sebelum dan sesudah Mulla 
Shadra. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 265 






. 

it a J 




Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
ISBN 

Bahasa Asli 
Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


of Love: Senyawa Cinta 

: The Elixir of Love 
: Mohammadi Reysyahri 
: Arif Mulyadi 
: 979-3515-70-8 
: Inggris 
: 1 

: 284 
: I 

: 2006 
: 2000 

ifleksi sebuah perjalanan samawi dari tokoh arif popular Syekh 
ath. Penulisnya adalah Muhammad Reysyahri, spesialis hadis 



s biografi para ahli irfan. Di tangannya, buku ini menghadirkan cinta 
;ai sebuah totalitas penghambaan kepada sang Khalik. 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
ISBN 

Bahasa Asli 
Jumlah Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 
Oplah 


266 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 





Ibnu Taimiyah: Rekam Jejak Sang Pembaharu 

JudulAsli : jj! 

Karya : Shaib Abdul Hamid 

Penerjemah : Irwan Kurniawan 

Bahasa Asli : Arab 


ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


978-979-230-713-9 

1 

251 

1 

2009 

2000 


N ama Ibnu Taimiyah sudah tak asing di telinga kaum muslimin. Dialah tokoh 
Islam yang menjadi inspirator bagi sebagian kelompok muslim sehingga 
mereka memberikan ekspresi keberagamaan yang berbeda di tengah 
mayoritas umat islam. Inspirator dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dikenal 
mempunyai berbagai dimensi pemikiran seperti filsafat, politik, hadis serta fikih. Buku 
ini berbicara tentang ulama dari lingkaran Hambali dari sudut pandang dirinya sendiri 
meliputi konteks dan situasi tempat tumbuh dan berkembang yang memengaruhi 
kerangka pikirnya. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 267 






njuse^uaDR 


J«)aK Pern* Kirin & Perl u ini an 
AtHdurrahlm AbadiiH 


Imam Musa Shadr: Jejak Pemikiran dan Perjuangan "Imam 
yang Hilang" 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


Abdurrahim Aba Dzari 

Salman Parisi 

Arab 

978-979-2307-25-2 

1 

192 

I 

2011 

2000 


P ersatuan, yang bersumber dari ketulusan, merupakan modal dalam segala 
hal. Kasus Lebanon, misalnya, adalah sebuah negara yang multietnis dan 
multiagama. Sehingga, bagaimana menjalankan roda pemerintahan dan bangsa, 
sangat ditentukan oleh platform founding fathers-nya. Kemunculan Musa Shadr di 
tengah-tengah masyarakat Lebanon yang majemuk, menjadi oase tersendiri. Karena visi 
beliau yang teguh pada persatuan, toleransi, dan nasionalisme yang logis, masyarakat 
Lebanon mampu menerima beliau tanpa memerhatikan atribut mazhabnya sebagai 
ulama Syi'ah. 


268 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 






Kasyiful Ghitha: Pemimpin Persatuan dan Reformasi 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


IT 

Muhammad Jasim Sa'idi 
Musa Muzauwir 
Arab 


ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


978-979-26-0713-0 

1 

274 

I 

2012 

2000 


P ersatuan adalah sarana untuk mewujudkan sebuah cita-cita dan tujuan. 
Persatuan menjadi suatu keniscayaan dalam berbagai tantangan zaman yang 
berat. Karenanya, gagasan persatuan dari para agamawan, terlepas dari mazhab 
mereka, seyogianya disambut baik oleh umatnya. Di antara tokoh Islam yang peduli 
terhadap persatuan muslimin ialah Ayatullah Muhammad Husain Kasyiful Ghitha. 
Upayanya pun mendapat sambutan ulama Sunni terkemuka, Allamah Syekh Mahmud 
Syaltut (w. 1963). Buku ini menceritakan kontribusi tokoh Taqrib, Ayatullah Kasyiful 
Ghitha (w.1373 H/1954 M), pada Dunia Islam. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 269 




POLITIK 

KHOMEINI 

WAJAII ETIICA ISLAM 

SAY IP HASAN FSLAMt 


Politik Khomeini: Wajah Etika Islam 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 


Imam Khomeini: Ethics and Politics 
Sayid Hasan Islami 
Ali Yahya 
Inggris 



ISBN 

Jumlah jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Tahun Terbit 

Oplah 


978-979-26-0717-8 

1 


vi + 362 

I 

2012 

2000 


R evolusi Islam Iran pada tahun 1979 telah melahirkan kajian-kajian di kalangan 
para ulama dan sarjana peneliti dengan latar akademis masing-masing. Namun 
semua peneliti relatif memiliki kesimpulan yang sama bahwa dalam pandangan 
Imam Khomeini, politik dan agama tak terpisahkan. Buku ini berusaha untuk lebih 
jauh membincangkan relasi etika (wajah lain dari agama) dan politik. Di dalamnya 
Anda akan menemukan bagaimana analisis penulis dalam menjelaskan pernyataan- 
pernyataan Imam Khomeini yang memercayai bahwa tidak ada pemisahan antara 
etika dan politik. 


270 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 




Mata Air Kearifan: Biografi Spiritual Allamah Bahjat 


Judul Asli 




Karya : Muhammad M. Reysyahri 

Penerjemah : Abdulhadi Hasan 


Bahasa Asli : Persia 


ISBN : 978-979-27-0742-0 

Jumlah Jilid : 1 

Nomor Jilid : - 

Tebal : liv + 506 


Cetakan : I 


Tahun Terbit : 2013 


Oplah : 2000 


A lmarhum Allamah Bahjat, atau juga dikenal dengan Ayatullah Haji Syekh 
Mohammad Taqi Bahjat quddisa sirruh (1913 - 17 Mei 2009) adalah seorang 
guru akhlak dan irfan yang banyak dicintai masyarakat di Iran dan sebagian 
tempat lain di Irak, beberapa kawasan Timur Tengah dan yang lain. Kehadiran buku 
ini, kiranya dapat menghidupkan kenangan atasnya dan menjadi sebuah daya tarik 
khusus bagi semua kalangan, khususnya para pelajar muda yang mengkaji agama. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 271 





Imam Borujerdi: Fakih Perintis Persatuan Muslimin 


Judul Asli 
Karya 
Penerjemah 
Bahasa Asli 
ISBN 

Jumlah Jilid 
Nomor Jilid 
Tebal 
Cetakan 
Oplah 

Tahun Terbit 


Abdurrahim Aba Dzari 
Syarifuddin Mbojo 
Arab 

978-979-26-0711-6 

1 

192 

I 

2000 

2012 


B ersatunya umat Islam di seluruh dunia adalah cita-cita para ulama dan intelektual 
muslim. Di antara ulama yang mengajukan gagasan mulia persatuan Islam di 
zaman kita, yang paling menonjol adalah almarhum Ayatullah Borujerdi dan 
Imam Musa Shadr dari kalangan Syi'ah, serta Allamah Syekh Abdulmajid Salim 
dan Allamah Syekh Mahmud Syaltut dari kalangan Sunni. Buku ini mengupas jejak- 
rekam dan kontribusi inspiratif Imam Borujerdi (w.1961) dalam upaya memunculkan 
pemusatan tujuan (perhatian) di antara semua kelompok atau mazhab sehingga 
timbullah kelembutan, cinta, saling menyayangi dan ketulusan di antara mereka. 


272 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 







Majalah Irfan 

M ajalah Irfan adalah majalah yang diperuntukkan untuk kalangan anak- 
anak dan pelajar tingkat SD-SMP yang diterbitkan sebulan sekali. Publikasi 
terakhir Majalah ini sudah sampai no. 13 selama rentang waktu satu tahun 
dari medio 2017 hingga medio 2018. 


274 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 





SYTAR 

Edisi I - Novemb’er 2t)17 /1439 H** 



g> 

ARBAIN 

MELAWAN PENGHANCURAN INGATAN 




Aroma Ahlulbait 

dalam Kitab Maulid Diba? 

Islam Nusantara: 

Bukan Soal Lokal Versus Universal 


JURNAL/MAJALAH/BULETIN 


MAULID 

Berkah dalam Nasi Kebuli 




Majalah Syiar 

I a adalah majalah ilmu dan kebudayaan yang sasaran pasarnya adalah kalangan 
masyarakat umum dan dewasa. Majalah Syiar terbit setahun empat kali. Selama 
rentang satu tahun ini (2017-2018) sudah ada 4 nomor yang dipublikasikan. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 275 





JURNAL/MAJALAH/BULETIN 



Jurnal Bayan 

J urnal Bayan adalah jurnal ilmu dan kebudayaan Islam. Setahun terbit 4 kali. 


276 


KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 




JURNAL/MAJALAH/BULETIN 


m 


k<t« «i^p Karl Jumai 


% 


ClkNURAL'HUDA 


TUBUH KITAADALAH AMANAT ALLAH 


A da satu pertanyaan mendasar yang 
patut kita renungkan. Sejauh mana 
kita telah menggunakan umur yang 
telah lewat untuk mendekatkan diri kita kepada 
Allah Swt atau, bahkan, na’udzubillah min 
dzalik, kita menggunakan umur yang telah lewat 
itu untuk bermaksiat kepada Allah Swt. Sudah 
seharusnya setiap orang harus melihat dirinya 
sendiri dan mengawasi segala tindak tanduk 
dirinya, supaya tidak sampai dia melakukan 
hal-hal yang menjauhkan dia dari Allah Swt. 

Allah Swt menciptakan manusia 
tentunya dengan tujuan. Manusia diharapkan 
bisa mencapai tujuan itu dalam waktu 
dan kesempatan yang telah Allah berikan 
kepadanya untuk hidup di dunia antara 60- 
70 tahun. Sebagaimana dalam hadis, kita 
dengar Rasulullah saw pernah bersabda, 
“Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun.” 

Umumnya manusia di zaman ini memang 
umurnya seperti itu. Memang ada yang lebih dari 
70 tahun, dan ada juga yang kurang dari 60 tahun. 
N amun umumnya adalah antara dua usia itu. Lalu 
sejauh mana kita bisa menggunakan umur yang 
telah diberikan Allah kepada kita? Dan itu adalah 
tuntutan dari Allah kepada kita supaya kita 
memanfaatkan usia tersebut untuk tujuan yang 
telah Allah tanamkan dan tentukan bagi kita. 


Untuk suatu perjalanan i 
menuju Allah Swt ini, kita s< 


perjalanan 
ua tentunya 


dalam setiap perj alanan memerlukan tunggangan I 

dan kendaraan yang bisa mengantarkan j 
kita sampai kepada tujuan. Allah pun telah I 
menciptakan dan memberikan kepada kita I 
wasilah atau alat transportasi kita dalam I 
perjalanan yang panjang ini. Alat transportasi I 
itu adalah badan yang telah Allah titipkan I 
kepada kita sebagai amanat, yang dengan badan 
itu kita bisa memulai sebuah perjalanan kita. 

Di dalam surat al-Ma’aarij ayat 32 Allah 
Swt berfirman, Dan orang-orang yang memelihara H 
amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Yang 
menjadi pertanyaan amanat apa yang dimaksud? 
Dalam sebuah hadis dikatakan, Rasul saw 
bersabda bahwa yang disebut sebagai amanat 
dari Allah pada diri manusia adalah lisannya, I 
tangannya, hatinya, pikirannya dan seluruh | 
anggota badannya. Semua itu adalah amanat I 
dari Allah Swt kepada kita. Jika kita tidak bisa I 
menunaikan amanat dengan baik, artinya kita I 
tidak beriman. Rasul saw mengatakan dalam I 
hadisnya, “Tidak tercatat orangyangpunya imanjika 
dia tidak bisa melaksanakan amanat dengan baik.” [ 

Dalam hal ini jism, badan, yang kita I 
miliki adalah amanat dari Allah supaya kita I 
bisa sampai kepada tujuan yang dengan L 
itu Allah Swt telah menciptakan kita. I 
Pertanyaannya: apakah kita bisa melaksanakan | 
amanat kita dengan baik ataukah tidak? 

Kita memahami bahwa manusia mempunyai 


Buletin Jumat Al-Huda 

B uletin Jumat Al-Huda adalah buletin yang berisikan khotbah Jumat 

yang diselenggarakan husainiyah ICC yang terbit seminggu sekali. Dari 
pertengahan tahun 2017 hingga bulan medio Oktober ini sudah ada 56 nomor 
buletin yang sudah terbit. 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 277 











Majalah Itrah 


Urn 

40 




rag* 


mm 


AlaihiasaUm 


I a adalah majalah Islam yang diperuntukkan untuk keluarga muslim Ahlulbait. 
Majalah Itrah terbit sebulan sekali. Selama rentang 2011 hingga 2018) sudah ada 37 
nomor yang dipublikasikan. 


278 KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 





BUKU-BUKU ICC YANG AKAN TERBIT 


1. Mendidik Remaja Agar Bahagia karya Sayid Muhammad Husain Fadhlullah 

2. Seri Referensi Islam: Kehidupan karya Muhammad Ali Shomali 

3. Ajar an Imam Shadiq as karya Asad Haidar 

4. Mafatih al-Jinan (1 Jilid) karya Syekh Abbas Qommi 

5. Fatwa-Fatwa Melawan Takfiri 

6. Masjid-masjid Sunni di Iran 

7. Filsafat Ketuhanan dan Kenabian karya Jawadi Amuli 

8. Daras Islam (Kelas 1-6 SD) 

9. Daras Islam (Kelas 1-3 SMP) 

10. Daras Islam (Kelas 1-3 SMA) 

11. Daras Islam Kelas Matrikulasi 

12. Al-Ghadir Persepektif Ahlusunnah karya Muhammad Ridha Jabariyan 

13. Biografi Singkat Para Maksum karya Anshariyan 

14. Teladan 14 Maksum karya Ma'shumah Ja'fari 

15. Meretas Islam Muhammadi karya Mujtaba Qazwini 

16. Sejarah Syiah karya Ghulam Ridha Muharram 

17. Fatimah al-Zahra karya Sayid Baqir Qarasyi 

18. Model Pemerintahan Perpsektif Imam Ali karya Husain Shafakha 

19. Dalam Buaian Ibu karya Ali Qaimi 

20. Cerita Hikmah (1 -2) karya Muhammad Muhammadi 

21. Mencari Tuhan karya Muhsin Qaraati 

22. Petualangan setelah Kematian karya Najafi Qucani 

23. Membangun Surga dalam Rumah Tangga karya Husain Mazhahiri 

24. Hakikat Munajat karya Mahdi Ashifi 

25. Mutiara Wahyu karya Murtadha Muthahhari 

26. Tafsir Shalat karya Muhsin Qaraati 

27. Ali bin Abi Thalib Manusia Sempurna karya Abbas Ali Musawi 

28. Kiat Memilih Pasangan karya Ali Akbar Mazhahiri 

29. Kisah-kisah Terbaik Al-Quran karya Kamal Sayyidi 

30. Kisah-kisah Ajaib karya Abdul Husain Dasteghib 


KATALOG NUR AL-HUDA & CURA 279 


31. Kisah Alam Kematian karya Hasan Askari 

32. Kisah Orang-orang Yang Bertaubat karya Ali Mir Khalaf Zadeh 

33. 40 Kisah Keagungan Al-Quran karya Mushthafa Mahmudi 

34. Pernikahan: Masalah dan Solusinya karya Ali Qaimi 

35. Fikih Lima Mazhab karya Muhammad Ibrahim Jannati 

36. Penyucian Jiwa Perspektif Al-Quran karya Muhammad Jawad 

37. Kawan dan Lawan dalam Al-Quran karya Muhammad Ridha Kasyif 

38. Per an Historis Perempuan dalam Al-Quran karya Sayid Ibrahim al-Husaini 

39. Perjalanan Ruh karya Muhammad Ridha Syuja'i 

40. Citra Pemuda dalam Al-Quran karya Muhammad Baqir Pur Amini 

41. Hak dan Batil Persepektif Al-Quran karya Hasan Mualimi 

42. Akhlak dalam Al-Quran 1-3 karya Makarim Syirazi 

43. Daras Mahdawiyat 1-3 karya Khudo Murad Sulaimani 

44. Komik Putri Melikah Komik Asyura 

45. Seri Komik Edukasi karya Majma Ahlulbait (48 jilid) 

46. Syiah Menurut Ahlusunnah karya Muhammad Sa'idi 

47. Metapora dalam Al-Quran karya Makarim Syirazi 

48. Tafsir Al-Amtsal 1 karya Makarim Syirazi 

49. Tafsir Al-Amtsal 2 karya Makarim Syirazi 

50. Tafsir Al-Amtsal 3 

51. Tafsir Al-Amtsal 5 

52. Tafsir Al-Amtsal 6 

53. Teladan Abadi (1-14) karya Sayid Mundzir al-Hakim 

54. Kamaluddin (1-2) karya Syekh Shaduq 

55. Logika Memahami Fikih karya Ja'far Subhani 

56. Mikyal Makarim 1-2 karya Sayid Muhammad Taqi Ishfahani 

57. Muntakhab al-Ahkam karya Imam Ali Khamenei 

58. Imam Ridha Life Style 

59. Fikih Kedokteran karya Imam Ali Khamenei 

60. Pelajaran Bergambar Fikih karya Imam Ali Khamenei 


280 KATALOG NUR AL-HUDA & CITRA 


